



Ika Kartika Sari 
Elly Malihah Setiadi 



Aku Warga Negara Indonesia 

untuk SD/MI Kelas VI 



J 


L 


Ika Kartika Sari 
Elly Malihah Setiadi 


Aku Warga Negara Indonesia 

untuk SD/MI Kelas VI 



Hak Cipta Pada Departemen Pendidikan Nasional 
Dilindungi oleh Undang-undang 


Aku Warga Negara 

Indonesia 

Untuk Siswa SD/MI KelasYI 


Penulis 

Ika Kartika Sari, Elly Malihah Setiadi 


Tata Letak 

Andhika Cakra Permana 


Design Cover 
Aditya Pratama 


Jenis Huruf 

Goudy 12 pt, Gillsans MT 


Ukuran Buku 

17,6x25 cm 


372.8 

IKA IKA Kartika Sari 

a Aku Warga Negara Indonesia 6 : Untuk SD/MI Kelas VI 

/ Penulis Ika Kartika Sari, Elly Malihah Setiadi. — Jakarta : Pusat Perbukuan, 
Departemen PendidikanNasional, 2009. 
vii, 105 hlm. : ilus. ; 25 cm. 

Bibliografi : hlm. 105 
Indeks 

ISBN : 978'979-068'097'5 

I. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I. Judul 

II. Elly Malihah Setiadi 


Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional 
dari Penerbit CV. Habsa Jaya 

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional 
Tahun2009 
Diperbanyak oleh ..... 




Kata Sambutan 


Puji syukurkami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- 
N ya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan N asional, padatahun 2008, telah 
membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penuli^penerbit untuk disebarl uaskan 
kepada masyarakat melalui situs internet ( website) Jaringan Pendidikan N asional. 

Buku tekspelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 
dan telah ditetapkan sebagai bukutekspelajaran yangmemenuhi syaratkelayakan untuk 
digunakan dalam prosespembelajaran melalui Peraturan M enteri Pendidikan N asional 
N omor 69 Tahun 2008 tanggal 7 N ovember 2008. 

Kami menyampaikan penghargaan yangsetinggi-tingginya kepada para penulis/ 
penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen 
Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luasoleh parasiswa dan gurudi seluruh 
Indonesia. 

B uku-buku teks pel aj aran yan g tel ah d i al i h kan h ak ci ptanya kepada D epartemen 
Pendidikan N asional ini, dapat diunduh ( down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, 
atau ditotokopi oleh masyarakat. N amun, untuk penggandaan yang bersi fat komersial harga 
penjualannyaharusmemenuhi ketentuan yangditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan 
bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diaksessehingga siswa dan guru di 
seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat 
memantaatkan sumber belajarini. 

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa 
kami ucapkan selamat belajardan mantaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari 
bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik 
sangat kami harapkan. 


Jakarta, Februari 2009 
KepalaPusatPerbukuan 


Pengantar 


Kata Pengantar 

Rdik - adik, kita adalah warga ncgara Indoncsia. Untuk mcnjadi warga ncgara yang 
baik, kita pcrlu mcmiliki pcngctahuan yang cukup tcntang kewargancgaraan. 

Buku yang tengah kamu baca ini adalah buku pcndidikan kewarganegaraan. X)i dalamnya 
diuraikan tcntang cara— cara mcnjadi warga ncgara yang baik. Bacalah isinya dcngan 
saksama, kerjakan latihan dan tugas— tugas yang ada pada bagian akhir bab. 

Buku ini ditulis untuk mcnjadi pcgangan bagi siswa kelas 6 Sckolah Basar dan 
Madrasah Ibtidaiyah (SB/MI) dalam bclajar di kclas maupun di luar kelas. 

Susunan buku ini tcrdiri atas bagian - bagian Pcndahuluan, Uraian Matcri Pelajaran, 
Kcgiatan Siswa, Rangkuman, Soal— soal Katihan, dan paftar Istilah Pcnting. 

Buku ini scbaiknya dipclajari dcngan cara - cara bcrikut. 

1 . Baca dulu bagian pcndahuluan sctiap bab, lalu rangkumannya. 

i. Setelah membaca pcndahuluan dan rangkuman, baca soal - soal latihannya, tctapi 
jangan dulu dijawab. 

3 . Bacalah uraian matcri pclajarannya, lalu lanjutkan dcngan mcnjawab soal - soal di 
bagian akhir bab. 

/y Untuk lcbih mendalami isi buku ini, kamu dapat mcmpclajari dan mcngcrjakan 
kcgiatan siswa. 

5 . Rpabila mcncmukan istilah - istilah yang sulit dipahami, kamu dapat mcncarinya pada 
bagian akhir buku ini. 

Rpabila kamu mcmpclajarinya dcngan baik, kamu akan mcnjadi warga ncgara 
Indoncsia yang baik.Warga ncgara Indoncsia yang baik adalah warga ncgara yang mcmiliki 
rasa tanggung jawab tcrhadap diri scndiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan ncgara. Warga 
ncgara yang baik juga bcrsikap dcmokratis, tidak suka mcmaksakan kehendak, dan sclalu 
mcngutamakan kcwajiban daripada hak - haknya. la scnantiasa mcnjaga nama baik bangsa 
dan ncgara. 

Pribadi warga ncgara yang baik di antaranya adalah rajin dan tckun belajar, tidak mau 
ketinggalan jaman, dan sclalu mcnjunjung nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan schari - hari. 

Ryo, kita bangun scmangat kita untuk mcnjadi warga ncgara yang baik dcngan cara 
belajar lcbih tckun lagi. Kamu bisa jika kamu mau. 

Pcnulis ucapkan tcrima kasih kcpada scmua pihak yang turut mcmbantu tcrwujudnya 
buku ini. 

]anuari 2008 

Benulis, 


Aku Warga Negara Indc 


jntuk SD/MI Kelas VI 


Daftar Isi 

Kata Sambutan iii 

Kata Pengantar iv 

D aftar I si v 

Pendahuluan vii 

Bab 1 N ilai-nilai Juang dalam Proses 
Perumusan Pancasila 1 

A. N ilai-nilai Juang dalam Proses 

Perumusan Pancasila 3 

B. Nilai Kebersamaan dalam Proses 

Perumusan Dasar Negara 9 

C. Meneladani N ilai-nilai Juang Para 
Pendiri Negara 

dalam Kehidupan Sehari-hari 10 

Latihan Bab 1 25 

Bab 2 Sistem Pemerintahan Indonesia 29 

A . Pemilihan Umum di Indonesia 31 

B. Lembaga-lembaga N egara M enurut U U D 

N egara Republik Indonesia T ahun 1945 40 

C. T ugas dan Fungsi Pemerintahan 47 

Latihan Bab 2 51 

Latihan Semester 1 56 

Peran Indonesia dalam Lingkungan 
N egara-negara di AsiaT enggara 63 

A . Kerjasama dan Perjanjian Internasional 65 

B. Kerja Sama N egara-negara A sia T enggara 

(ASEAN) 67 

C. Kerjasama SEAMEO 72 

D . Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara- 

N egara di A sia T enggara 73 

Latihan Bab 3 76 


Bab 3 








Bab 4 


Daftar Isi 



Politik Luar N egeri Indonesia 
di Era Globalisasi 79 


A. Politik Luar Negeri Indonesia 

Bebas A ktif 81 

B. Perwujudan Politik Luar Negeri 

Indonesia Bebas A ktif 84 

C. Politik Luar Negeri Indonesia 

Bebas Aktif di Era Globalisasi 90 

Latihan Bab 4 94 


Latihan Semester 2 97 

G losarium 102 

I ndeks ___ 104 
Daftar Pustaka 105 


Aku Warga Negara Indonesia i 


SD/MI KelasYI 


Pendahuluan 

Buku Pcndidikan Kewarganegaraan (PKn) yang kamu baca ini disusun dengan tujuan untuk 
menuntun para siswa dalam belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Buku ini juga bermanfaat untuk 
membantu para guru dalam kcgiatan pembelajaran. 

Keunggulan yang terdapat dalam buku ini ialah bahwa dalam proses pcnyajian senantiasa mengajak 
siswa untuk bcrpikir kritis dan evaluarif, sehmgga kami ajukan beberapa pertanyaan sentuhan di tengah— 
tengah sajian dan di akhir sajian sebagai refleksi. Pendekatan kontekstual kami kemas scdemikian rupa 
sehingga siswa dapat lebih memahami materi pelajaran scsuai dengan alam pikir dan pengalaman mereka. 

Untuk mempelajari buku ini secara efektif dan efisien, para siswa hendaknya mengikuti cara 
belajar berikut. 

1 . Bacalah terlebih dahulu peta konsep dan kata— kata kunci yang ada di dalam buku ini. Kemudian 
baca pula rangkumannya. 

2. Sclanjutnya, siswa membaca uraian bab dan sub bab yang terdapat dx dalamnya. ripabila 
menemukan beberapa pertanyaan renungan yang mengajak berpikir kritis dan evaluatif, 
berhentilah sejenak dan renungkan dengan saksama. 

3. Jangan lupa, ketika sedang membaca buku ini, siswa diharapkan menandai konsep— konsep penring 
yang terdapat di dalamnya, atau membuat catatan khusus di dalam buku catatan. 

4. Hpabila telah dibaca secara utuh, kerjakan soal— soal larihannya. Kerjakan soal— soal itu tanpa harus 
melihat kembali kepada uraian di dalam buku. Soal— soal yang belum mampu kamu jawab, 
tinggalkan jangan diisi terlebih dahulu. Bila telah selesai menjawab soal— soal latihan bab, baca 
kembali uraian materi yang belum dipahami untuk menemukan jawaban atas soal— soal yang belum 
terjawab tadi. 

5. Kegiatan siswa dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi siswa, baik kognitif, afektif, 
maupun psikomotor. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan di luar jam sekolah. 

6. Pada akhir semester kami sajikan latihan ulangan semester. Latihan ini sebaiknya dikerjakan untuk 
mengecek penguasaan kamu terhadap materi ajar yang telah kamu pelajari selama satu semester. 

7. Hpabila ada kata— kata yang sulit dipahami, bukalah glosarium (daftar istilah) sehingga kamu tidak 
terganggu dalam memahami konsep yang disajikan. 

8. Jika kamu masih belum memahami suatu konsep yang disajikan 
dalam buku ini, tanyakan kepada gurumu. Catat pertanyaan itu 
dalam buku tulismu, dan ajukan pertanyaan kepada guru di 
sekolah atau kepada orang tuamu di rumah. 

9. Hpabila kamu ingin mendalami lebih lanjut pelajaran yang kamu 
pelajari, kamu dapat mencari buku sumber aslinya yang terdapat 
dalam daftar pustaka. 

1 0 . Hpabila kamu telah memahami materi ajar yang disajikan di 
dalamnya, kamu dapat memilih bagian yang belum kamu pahami. 

Gunakan daftar isi untuk mencarinya. 






Nilai-nilai Juang 
dalam Proses 
Perumusan Pancasila 


Pancasila scbagai dasar ncgara lahir mclalui pcrjalanan yang cukup panjang. 
Pcnghayatan akan masa lalu bangsa dan pcrjalanan hidup bangsa selama bcratus— 
ratus tahun dalam pcnjajahan turut mcwarnai proscs pcrumusan tersebut. Pahit 
gctirnya hidup dv bawah telapak kaki pcnjajah turut mempengaruhi scmangat dan 
nilai - nilai pcrjuangan bangsa Indoncsia. 

Banyak nilai juang yang dapat ditcladani dari para pcjuang bangsa dalam proscs 
mcrumuskan Pancasila scbagai dasar negara, di antaranya nilai kebersamaan, kcrclaan 
bcrkorban untuk kcpcntingan bcrsama, mcncmpatkan pcrsatuan dan kcsatuan bangsa 
daripada kcpcntingan pribadi dan kclompok, scrta nilai - nilai lainnya. 

Nilai— nilai yang diwariskan olch para pcjuang bangsa itu dinamakan nilai— nilai 
juang. piscbut nilai - nilai juang karcna nilai - nilai ini pcnting dalam proscs pcrjuangan 
untuk mencapai kcmcrdckaan. 

Sebagai gcncrasi muda bangsa, kita hcndaknya scnantiasa 
mcncladani bcbcrapa sikap yang dicontohkan para pcjuang 
bangsa dalam mcrumuskan dasar ncgara. Caranya ialah 
dcngan sclalu bcrusaha mcngamalkan nilai— nilai 
Pancasila dalam kchidupan kita schari - hari. JDengan 
mcngamalkan nilai— nilai Pancasila dalam kchidupan 
kita bcrarti kita telah mcncladani dan sckaligus 
mcncruskan nilai— nilai yang tclah diwariskan para 
pcjuang bangsa di masa lalu. 


Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan dapat: 



1 . menjelaskan arti dan makna nilai juang; 

2. mendeskripsikan nilai— nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara; 

3 . menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara; 

zp meneladani nilai— nilai juang yang dicontohkan para pejuang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar 


2 


Aku Warga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 



Kata-kata Kunci: ^ 



nilai juang 

pantang mcnyerah 

rela berkorban 

kcbcrsamaan 

dasar negara 

g% ih 

tulus tkhlas 

Pancasila 

lapang dada 








3 


Nilai-nilai juang dalam Proses Perumusan Pancasila ^ 

^ Nilai-nilai Juang dalam Proses 
Perumusan Pancasila 

jDalam usaha mcncapai kcmcrdckaan, bangsa Indoncsia memiUki nilai— nilai 
juang yang sclalu mcwarnai pcrjuangan mcrcka. Nilai— nilai itu memben kckuatan 
bagi bangsa Indoncsia dalam mencapai cita— cita btdup. 

Hpakab ntlat juang itu9 Ntlat— ntlat juang apa saja yang mcwarnat bangsa 
Indoncsia dalam mcncapat kcmcrdckaan9 Ntlai— ntlai juang apa saja yang mcmcngarubt 
bangsa Jndonesta dalam proscs pcrumusan dasar negara, Pancastla9 Martlab ktta 
pclajart dcngan saksama. 

I. Pengertian dan Makna Nilai Juang 

Hpayangkamu kctahui tcntangnilai Juang 9 

Perhattkan kuttpan kaltmat dt bawab tnt dcngan saksama! 

a. Sebagat gcncrast muda, ktta barus mcwartsi ntlat - ntlat juang yang 
dtlakukan para pcndtrt ncgara ktta. 

b . Ntlat - ntlat pcr juangan yang mc warnat bangsa Jndoncsta dalam mencapat 
kcmerdckaan dt antaranya talah bcrant mcncgakkan kcbcnaran dan 
keadtlan. 

c . Ntlat— ntlat pcrgaulan yang dtanut bangsa ktta bcrbcda dcngan ntlat— ntlai 
yang dtanut bangsa Rmertka. 

Part kcttga kuttpan kaltmat dt atas, ktta dapat mcnartk pengerttan atau makna 
ntlat. Nilai yattu scsuatu yang bcrbarga atau berguna. Juang arttnya usaba untuk 
mcndapatkan scsuatu atau usaba untuk menggapat ctta - ctta. Jadt, ntlat juang arttnya 
scsuatu yang bcrbarga dalam usaba mendapatkan (merebut) scsuatu atau dalam 
mencapat cita - ctta. Bcrkattan dengan kettga kaltmat dt atas, maka kita dapat 
mcngarttkan kaltmat dt atas sepertt bcrikut: 

a. Sebagat gcncrasi muda, kita barus mcwarist scsuatu yang bcrbarga dalam 
pcrjuangan yang dtlakukan para pendtrt ncgara ktta. 

b. Sesuatu yang bcrbarga dalam pcrjuangan itu dt antaranya talah bcrant 
mcncgakkan kcbcnaran dan keadtlan. 

c. Sesuatu yang bcrbarga yang dtanut bangsa ktta bcrbcda dcngan scsuatu yang 
bcrbarga yang dtanut bangsa Rmcrtka. 

Jadt, nilat juang arttnya scsuatu yang bcrbarga dalam usaba mendapatkan 
(merebut) scsuatu atau dalam mencapat ctta - cita. 




I<u Warga Negara Ind 


ikSD/MI KelasYI 


2. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 


Bagaimana proses perumusan dasar negara, Pancasila 1 ? 


Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui tahapan-tahapan 
berikut, yakni: 


a. Sidang I BPUPKI Tanggal 29 Mei - I Juni 1945 

Sndang pertama Badan PenyeUdik Usaha— usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKl) dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan i juni 1945. 
Balam sidang ini dibicarakan mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka 
atau Philosofische Grondslag I ndon e sia Merdeka. 

Usul mengenai asas dan dasar Indonesia merdeka pertama— tama dikemukakan 
oleh Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 dengan judul 
“Hsas dan JJasar Megara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin 
mengusulkan lima asas dan dasar bagi negaralndonesia merdeka yang akan didirikan, 
yakni: 

( i ) Peri Kebangsaan; 

( 2 ) Peri Kemanusiaan; 

(3) Peri Ketuhanan; 

(4) Peri Kerakyatan; 

(5) Kesejahteraan Sosial. 

Kendattpun demikian pendapat Yamin dalam pidatonya, tetapi setelah selesai 
ptdato ia memberikan konsep mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka 
yang agak berbeda dengan apa yang dipidatokan. Rsas dan dasar negara Indonesia 
merdeka menurut Mohammad Yamin dalam konsep tertulis yang diberikan kepada 
Ketua lalah: 

( i ) Ketuhanan Yang Mahaesa; 

( 2 ) Persatuan Kebangsaan Indonesia; 

(3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; 

(4) Kerakyatan yang dipTmpTn oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 
perwakilan; 

(5 ) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Selain Yamin, Mr. Soepomo juga mengemukakan gagasan mengenai asas dan 
dasar negara Indonesia merdeka. Gagasan Soepomo mengenai asas dan dasar negara 
Indonesia merdeka ialah: 


5 


Nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila 


( i ) Pcrsatuan; 

(2) Kekeluargaan; 

(3) Keseimbangan lahir dan batin; 

(4) Musyawarah; 

(5) Keadilan rakyat. 

Sedangkan dalam pidato tanggal 1 Juru 1945, Ir. Sukarno mengemukakan 
asas dan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 

( 1 ) Kebangsaan Indonesia; 

(2) InternasionaUsme atau pe nkemanusiaan; 

( 3 ) Mufakat atau demokrasi; 

(4) Kesejahteraan sosial; 

(5) Ketuhanan yang berkebudayaan. 

Ir. Sukarno menyarankan Uma asas untuk berdirinya bangunan negara itu 
hendaknya diberi nama Pancasila, artrinya Hma dasar. Gagasan ini ia kemukakan 
atas saran dari salah seorang temannya, ahli bahasa. Rkan tetapi beliau tidak 
menyebutkan nama temannya itu. 

b. Sidang Panitia Kecil 22 Juni 1945 

Palam sidang pertama BPUPKl dtsepakatt bahwa untuk m e ni nd aklan ju tl 
sidang yang belum mencapai kesimpulan dibentuk Panitia Kecil. Panitia Kecil ini 
bertugas merumuskan hastl sidang 1 dengan lebih jelas. Hnggota Panitia Kecil ada 
sembilan orang sehingga sering disebut Panitia Scmbilan. Kesembilan tokoh tersebut 
ialah: 

• Ir. Soekarno (Ketua merangkap anggota); 

• Prs. Mu. tlatta (Wakil Ketua merangkap anggota); 

• A.A. Maramis, S-h- (anggota); 

• Rbikusno Qokrosuyoso (anggota); 

• Rbdul Kahar Muzakkir (anggota); 

• llaji Rgus S a bm (angota); 

• K.h. Wahid hasyim (anggota); 

• Hchmad Soebardjo, S-h. (anggota); 

• Mr. Muh. Yamin (anggota). 

Sidang Panitia Scmbilan ini dilaksanakan tanggal 22 Juni 1945 di Gedung 
Jawa hokokai Jakarta. Sclain panitia sembilan, anggota BPUPKl lainnya juga hadir 
dalam rapat tersebut, sehingga jumlah peserta rapat ada 38 orang. 



6 


: SD/MI KelasYI 


jDalam sidang Panitia Kecil tanggal 2.2. ]uni 1945 dihasilkan pragam Jakarta. 
Isi Piagam Jakarta selengkaprrya adalah scbagai bcrikut: 

"Bahwa sesunguhnya kcmcrdckaan itu ialah hak scgala bangsa, dan oleh scbab 
itu maka pcnjajahan di atas dunia harus drhapuskan karcna tidak scsuai dcngan 
pe nkemanusiaan dan pcrikcadilan. 

Pan pcrjuangan pcrgcrakan kcmcrdckaan Indoncsia tclah samparlah kcpada 
saat yang bcrbahagra dcngan selamat scntausa mcnghan - tarkan rakyat 
Indonesra kcpada pintu gcrbang Ncgara Indoncsia yang mcrdcka, bcrdaulat, 
adil, dan makmur. 

Rtas bcrkat rahmat Rllah Yang Mahakuasa dan dcngan didorongkan olch 
keinginan yang luhur, supaya bcrkchidupan kcbangsaan yang bcbas, maka 
rakyat Indoncsia dcngan ini mcnyatakan kemerdekaannya. 

Kcmudran daripada itu, untuk membentuk suatu pcmcrintahan Ncgara 
Indoncsra yang mclindungi scgcnap bangsa Indoncsia dan scluruh Tumpah 
Parah Indoncsra dan untuk mcmajukan kcscjahtcraan umum, mencerdaskan 
kchidupan bangsa dan ikut mclaksanakan kctcrtiban dunia yang bcrdasarkan 
kcmcrdckaan, pcrdamaian abadi dan kcadilan sosial, maka disusunlah 
kcmcrdckaan kcbangsaan Indoncsia rtu dalam suatu hukum dasar Ncgara 
Indoncsia yang berbentuk dalam suatu susunan Ncgara RcpubKk Indoncsia 
yang bcrkcdaulatan, dengan bcrdasar kcpada: Kctuhanan, dcngan kcwajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pcmcluk— pcmcluknya mcnurut dasar 
kcmanusiaan yang adil dan beradab, pcrsatuan Indoncsia, dan kcrakyatan yang 
dipimpin olch hikmat kcbijaksanaan dalam pcrmusyawaratan pcrwakilan, scrta 
dcngan mcwujudkan suatu kcadilan sosial bagi scluruh rakyat Indonesia." 

Hpaperbedaa.nPiagamJaka.rta denganPembukaan UUP 7945!? 

c. Sidang II BPUPKI 

jSidang 11 BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 JuK 
1945. palam stdang ini dibicarakan mcngcnai pcnyusunan Rcncana Pcmbukaan 
Undang— undang pasar dan rencana Undang - undang Pasar scrta rcncana lain yang 
bcrhubungan dcngan kcmcrdckaan bangsa Indonesia. 

Palam rapat tanggal 71 JuK 1945 dibcntukPamtiaPcrancangUndang-Undang 
Pasar dcngan susunan sebagai bcrikut: 

• Ir. Suhatno; 

• R. Otto Iskandardmata; 

• BP.h. Purbaya; 

• K.h. Hgus SaKm; 

• Mr. Rchrnad Subarjo; 

• Mr. R. Supomo; 



Nilai-nilai Juang dalam Proses Per 


Pancasila 


• Mr. Maria UlfaK Santosa; 

• K.b. Wahid hasyim; 

• Parada harahap; 

• Mr. ]. Latuharhary; 

• Mr. R. Susanto Tirtoprojo; 

• Mr. Sartono; 

• Mr. KPRT Wongso Ncgoro; 

• KRTh W uryani ngrat; 

• Mr. R.P. Singgih; 

• Mr. Tan 6jng hoa; 

• dr. P.R. huscin Jayadiningrat; 

• dr. Sukirman Wiryosanjoyo; 

• Mr. R.R. Maramis; 

• Miyano (utusan Jcpang). 

Rtas usul dari huscin Jayadiningrat dan Mr. Muh. Yamin, maka dalam Panitia 
Pcrancang Undang— undang jDasar dibcntuk Panitia Kccil dcngan susunan scbagai 
bcrikut: 

Panitia Kecil jDcclaration of Rights, dcngan susunan anggota Mr. Rchmad 
Subardjo (Kctua), Parada harahap, dan dr. Sukirman Wiryosanjoyo. 
Panitia Kecrl Pcrancang Undang— undang jDasar dcngan susunan Mr. Socpomo 
(Kctua), Mr. Rchmad Socbardjo, K.P.R.T. Wongsonegoro, Mr. R.R. Maramis, 
Mr. RP. Singgih, K.h. Hgus SaHm, dr. Sukirman Wiryosanjoyo. 
UntukPrcambul (Pcmbukaan) tidak dibcntuk panitia kccil karcna hasil Panitia 
Scmbilan tanggal 11 Juni 1945 tclah ditcrima. 

Palam rapat yang memakan waktu sclama 7 hari itu, dihasilkan Rancangan 
Undang— undang jDasar untuk Indoncsia Mcrdcka. 

jDapatkah kamu mcnangkap kekompakan mereka dalam menyusun UU£) 794^ 
yangdidalarnnya tcrdapat dasar ncgaraPancasilaUMilaiapayangmerekamiliki 7 ? 


Usaha - usaha mcmpcrsiapkan kcmcrdckaan Indoncsia mclalui BPUPKI hanya 
sampai di sini, karcna sclanjutnya pada tanggal 7 Rgustus 1945 RPUPKI dibubarkan 
dan scbagai gantinya dibcntuklah Panitia Pcr siapan Kemerdekaan Indonesra (PPKI) 
pada tanggal 9 Rgustus 1945. Kctua PPKI ralah Ir. Soekarno dan wakilnya Prs. 
Muh. hatta. 


8 


: SD/MI KelasYI 


d. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

Bagaimana perjuangan bangsalndoncsia dalam merumuskan dasar negara 
melaluiPPKb 1 ? 

Meskipun badan ini buatan jepang, akan tetapi sampai menyerahnya jepang 
kepada Sekutu (14 Hgustus 1945), badan ini ridak pernah dilanrik oleh jepang. 
Keanggotaan PPKl pun adalah bangsa Indonesia sendiri. 3 cjak perumusan teks 
Proklamasi sebagian anggota PPKl im telah mulai memerankan fungsinya sebagai 
wakil— wakil rakyat Indonesia. 

3 esuai dengan rencana semula, PPKl (Paniria Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) atau JJokoritsu Z,unbi linkai akan mengadakan sidang pada tanggal 18 
Hgustus 1945, yakni akan membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Hkan 
tetapi, karena pada tanggal tj Hgustus 1945 Indonesia merdeka lepas dari campur 
tangan jepang, maka akhirnya sidang PPKI tanggal 18 Hgustus 1945 dimanfaatkan 
untuk melengkapi persyaratan berdirinya negara yang belum terpenuhi. 

Secara garis besarnya, kegiatan rapat PPK 3 tanggal 18 Hgustus 1945 dibagi ke 
dalam dua tahap, yaitu: 

7 ) TahapBebelum RapatPPKi 

Pada tahap ini diadakan rapat kecil yang terdiri atas prs. Mohammad hatta, 
Ki Bagus tiadikusumo, Wahid tiasyim, Mr. Kasman Stngodimejo, dan Teuku 
Moh. tlasan. Mereka mengadakan rapat pendahuluan dan menghasilkan 
kesepakatan mengubah kalimat ‘Ketuhanan, dengan kewajlban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluk— pemeluknya“ menjadi “Ketuhanan Yang Mahaesa“. 
Pengan perubahan tersebut, maka seluruh hukum Undang - undang JDasar dapat 
diterima oleh daerah - daerah Indonesia yang ridak beragama Islam, misalnya daerah - 
daerah yang diduduki Kaigun. 

Menurut Prs. Muh. hatta, adanya perubahan itu menandakan bahwa para 
pemimpTn bangsa pada waktu itu lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan 
bangsa. 

Perhatikanlah bagaimana para pemimpTn bangsa kita begltu toleran terhadap 
sesamanya, sehingga semua paham dan golongan yang berbeda dapat dipersatukan 
dengan kearifan mereka. 

2 ) RapatU tama PPKi 

Rapat im dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Muh. hatta. Palam rapat ini 
diputuskan riga keputusan penting, yakni: 

Menetapkan dan mengesahkan UUP 7945 setelah mengalami perubahan d i 
sana— sim. Palam UUP tercantum dasar negara. Pengan demikTan PPKI pun 
telah menetapkan dasar negara RI yangbaru diproklamasikan sehari sebelumnya; 



Nilai-nilai Juang dalam Proses Per 


Pancasila 


Mcmilih dan mcngangkat Ir. jSukarno dan JDrs. Muh. hatta, masing - masing 
scbagai Prcsidcn dan Wakil Prcsidcn RepubHk Indoncsia; 

Menctapkan Komite Nasional Indoncsia Pusat (KNIP) yang berfungsi 
mcmbantu prcsidcn dan wakil prcsidcn scbclum lcmbaga— lcmbaga ncgara yang 
dtharapkan UUP 1945 tcrbcntuk sccara rcsmi. 

Palam proscs pcrumusan Pancasila scbagai dasar negara, tcrdapat mlai-mlai juang 
yang digunakan para pcjuang bangsa kita. Pi antara mlai— nilai juang tersebut adalah: 
i . Nilai pcrsatuan dan kcsatuan mereka bcgttu menempatkan pcrsatuan dan 
kcsatuan bangsa dt atas kcpcnttngan prtbadt dan golongan. 

1. Nilat kctkhlasan 

Para pcrumus dasar ncgara ktta saat ttu ttdak tcrptkir untuk mcndapat imbalan. 
Mercka tkhlas dcmt bangsa dan negaranya. 

3. Bcrant mcncgakkan kebenaran dan kcadtlan 

Pcmt kcadtlan, mereka bcrant mclakukan pcrjuangan dt tcngah— tcngah bahaya. 
4 Toleran tcrhadap perbedaan 

Pcrumusan dasar ncgara dtwarnat dcngan stkap mcnghargat pcrbcdaan. 

5 . Nilat musyawarah mufakat 

Mercka mcrumuskan dasar ncgara dcngan asas musyawarah untuk mencapat 
katamufakat. 

Bagaimana. sikap bangsalndonesia sekarang 9 Masihkah mereka menjungjung 
tinggi nilai—nilai tersebut Q 

^ Nilai Kebersamaan dalam Proses 
Perumusan Dasar Negara 

Bagaimana nilai—nilai kebersamaan mewarnaiprosesperumusan dasar negara 
Bancasila 9 

Saat bangsa Indoncsta mcrumuskan dasar ncgara, ktta dapat mcnangkap kcntalnya 
ntlat— ntlat kcbcr samaan dt antara mcr cka. Pcrhatikan bagatmana scbagian tokoh pc juang 
ktta bcgitu rcla mcngubah kaltmat ‘Kctuhanan, dcngan kewajtban mcnjalankan syariat 
Islam bagi pcmcluk— pcmcluknya" mcnjadt "Kctuhanan Yang Maha Ssa - 

Hpabtla tokoh pcjuang kita ttdak mcmtlikt stkap kcbcrsamaan, tcntu saja 
kaltmat itu ttdak akan diubah, dan jtka ttdak dtubah sudah barang tentu bangsa 
ktta tcrpccah-bclah saat ttu. Mcrcka yang tidak bcragama Islam ttdak dapat dtwadaht 
dalam wadah Ncgara Kcsatuan Republtk Indoncsia (NKRI). Untunglah para tokoh 
pcjuang bangsa kita saat ttu mcmahamt nilai— ntlat kebersamaan, schingga scmua 
paham dan golongan dapat dtpersatukan. 



AkuWarga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 


Hpa yang tcrjadi jika saat perumusan dasar ncgaraparapcjuang bangsa kita 

tidak mcmiliki sikap kcbcrsamaan 1 ? 

jDemikian pula saat sidang Pamtia Sembilan . Hpabila kita cermati dengan saksama, 
pendapat yang banyak masuk dalamPiagam Jakarta mengenai asas dan dasar negara 
Indonesia merdeka adalah pendapat Muh. Yamin. Hkan tetapt, Ir. £>ukarno, Mr. 
Supomo, dan tokoh latnnya ttdak memaksakan kehendaknya. Mereka begitu lapang 
dada memertma hastl keputusan bersama ttu. Intlah haktkat sikap kebersamaan. 

Ntlat— ntlat apa yang menonjol saat itu9 Itulah yang dtsebut ntlat kebersamaan 
atau nilat persatuan dan kesatuan. Mereka lebth mengutamakan persatuan dan 
kesatuan bangsa dt atas kepenttngan prtbadt dan kelompok (golongan). 

Rpakah nilai—nilai kcbcrsamaan masih dimiliki bangsalndoncsia saat iniPHpa 

buktinya 9 

^ Meneladani Nilai-nilal Juang 
Para Pendiri Negara 
dalam Kehidupan Sehari-hari 

Ntlat-ntlat juang yang dapat ktta teladant dart para pendtrt negara ktta cukuplah 
banyak. JDi antara ntlat-ntlat juang tersebut dapat kamu baca sepertt dalam uratan berikut. 

I. Sikap Rela Berkorban 

a. Pengertian Rela Berkorban 

Sebagat makhluk sostal manusta tentu membutuhkan bantuan dan pertolongan 
orang latn. Seorang anak ttdak akan btsa htdup dan tumbuh menjadt besar dan 
dewasa tanpa pertolongan orang tua. Pertolongan orang tua pada anaknya, dart 
mulat ta dtkandung sampat menjadt dewasa dtsebut pengorbanan orang tua. 

Stkap kerelaan berkorban orang tua sangat berartt bagi seorang anak. JDengan 
stkap ini seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. 

Rpakah sikap rcla bcrkorban itu Q 

Rpabtla kamu mengamatt apa yang dtlakukan orang tuamu untuk anak— 
anaknya, kamu dapat menemukan stkap rela berkorban. Orang tuamu mau 
membertkan apa yang dtpunyat untuk anak— anaknya. Mereka juga rela melakukan 
apa saja demt anak— anak mereka. Mereka ttdak meng— harapkan tmbalan atau balas 
budt dart anak. Itulah yang dtmaksud dengan stkap rela berkorban. 




Nilai-nilai Juang dalam Proses Per 


Pancasila 


Rtla kita simpulkan, rcla bcrkorban adalah sikap rcla hati mcngorbankan apa yang 
dimiUki untuk kcbahagiaan orang lain. Misalnya, orang tua mcrmUki tenaga, pikiran, 
waktu, uang, dan scgala yang dimiliki. la rela mcngorbankan miliknya itu demi 
kcbahagiaan anaknya. Inilah sikap rela berkorban. 


Rela bcrkorban 


+ 


Rela mcngorbankan apa 
yang dimiliki 


JDcmi kcbahagiaan orang lain 
di luar dirinya 


JDalam kchidupan sehari— hari sikap ini pcrlu kita kembangkan, misalnya dengan 

cara: 

( 1 ) Mau menolong teman yang membutuhkan pertolongan karena celaka, pingsan, 
atau karena bencana alam; 

(2) Mau mendonorkan darah melalui PMl untuk menolong mereka yang 
memcrlukan bantuan darah; 

(3) Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan 
golongan; 

(4) Menjadi anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS); 

(5) Menjadi anggota pramuka; 

(6) Menyumbang teman yang sakit atau terkena bencana alam; 

(7) Membayar iuran Palang Merah Indonesia (PM 3 ); 

(8) dan sebagainya. 

Cjontoh— contoh tersebut di atas menunjukkan sikap rela bcrkorban untuk 
kebahagiaan orang lain yang dapat diteladani dari para pejuang bangsa kita. 

b. Ciri-ciri Rela Berkorban 

Orang yang memiliki sikap rcla berkorban memiUki beberapa ctri, dt antaranya 
talah: 

( 1 ) Mendahulukan kepentingan orang banyak atau kepenttngan orang lain; 

(2) Menghindari stkap egois (sikap mau menang scndtrt); 

(3) Ttdak masa bodoh dengan Ungkungan, batk Ungkungan sostal maupun 
Ungkungan fisik; 

(4) Bcrsikap sabar dalam menghadapt pcrsoalan htdup; 

(5) Ttdak mcngharapkan imbalan dalam melakukan pekerjaan sostal. 




: SD/MI KelasYI 


Stkap rcla bcrkorban sangat penring bagi kchidupan manusia dalam masyarakat. 
Sikap ini mcnunjukkan sikap pcduli tcrhadap nilai— nilai kcmanusiaan. Stkap ini 
mcnjadi dasar bagi tumbuhnya rasa cinta Tanah Hir dan Bangsa. 

c Contoh Sikap Rela Berkorban 

Pcrhatikan bcberapa kutipan pcristiwa bcrikut ini. 


( i ) Suatu hari Komar ter jatuh saat bcrmain bola. Kakinya luka dan mengeluarkan 
banyak darah. S°kh menolong Komar dcngan cara mcnahan keluarnya 
darah dari tubuh Komar. Karena darah tcrus mengalir, Soleh mcng— 
gunakan kaos bajunya untuk mcnutup darah yang kcluar dari tubuh 
Komar. 

( i ) Isteri Pak Pani mengalami pcndarahan hcbat kctika baru mclahirkan. la 
sangat memerlukan darah. Cjadangan darah di PMl sudah habis. ]ika 
tidak ada yang mcndonorkan darah, PMl tidak akan mcngcluarkan 
cadangan yang tcrsimpan. Pak Pani mcnclpon beberapa orang tcmannya, 
diantaranya ialah Pak Toni. Pengan scrta mcrta, Pak Toni bcrscdia 
mcndonorkan darahnya. 

( 3 ) Mustika jatuh sakit. la dirawat di rumah sakit. Tcman-tcman Mustika 
mcndoakan agar Mustika lekas scmbuh. Mercka juga mengumpulkan uang 
untuk mcmbantu Musrika. 


Kctiga contoh kasus di atas mcnggambarkan sikap rela bcrkorban untuk orang 
lain. Baik Soleh, Pak Toni, maupun tcman— tcman Mustika , mcrcka mcnunjukkan 
sikap rela bcrkorban. S°lch rcla mcnolong tcmannya yang jatuh sampai 
mcngorbankan kaos bajunya untuk mcnutup aliran darah dari tubuh Komar. Pak 
Toni rela mcngorbankan darahnya untuk menolong orang lain. Pan tcman— tcman 
Mustika rcla mcngorbankan scbagian uangnya untuk mcnyumbang tcman yang 
sakit. 

jSukakah kamu mclakukan hal seperti tersebutdi atas 1 ? 

2. Semangat Kebersamaan 

a. Arti dan Makna Kebersamaan 

Manusia adalah makhluk sosial. la tidak dapat hidup sendiri. Balam memenuhi 
kcbutuhan hidupnya, manusia mcmcrlukan orang lain. Pcrhatikanlah dalam 
kchidupan kita schari— hari, adakah manusia yang bisa mcmcnuhi scgala 
kcbutuhannya olch sendm’9 Tcntu saja tidak, bukan9 



3 


Niiai-niiai Juang dala 


Sadar tidak sadar, kita scbagai manusia sangat tcrgantung kcpada orang lain. 
Cjoba ktta rcnungkan scjcnak, dapatkah ktta bcrpakatan jtka ttdak ada penjahit 
yang mcnjahtt pakatan kita 9 jDapatkah ktta makan tanpa ada petant yang mcnanam 
padt 9 JDapatkah ktta mclcwatt jalan bcraspal jtka ttdak ada orang lain yang 
membangun jalan tcrscbut 1 ? Tcntu ttdak btsa, bukan 9 Karena manusia tergantung 
htdupnya kcpada orang latn, maka kita harus mau mcmbangun scmangat 
kebersamaan. 

Hpakah scmangat kcbcrsamaan ttu 9 Semangat kcbcrsamaan adalah cara htdup 
bcrsama yang dtlandast sikap saltng menghormatt, saling mcnolong, dan saling 
berbagi antara manusta satu dcngan manusta lain. jtka ktta scnang orang latn pun 
harus mcrasa senang, jika orang latn susah ktta pun turut mcrasakan susah. 

Perhattkan contoh bcrtkut tnt! 


Contoh I 

Pak Rsep orang kaya. la htdup dt tcngah— tcngah masyarakat misktn. J 3 ettap 
pancn padt, scmua pcnduduk yang bcrada dt sekitar rumah Pak Rsep dtbagi 
hastl panennya. Masyarakat sekttar rumahPak Rscp mcrasa senang. Rktbatnya, 
mereka pun mengulurkan tangan untuk mcmbantu pekerjaan Pak Rsep. Pak 
Rscp dan masyarakat sekttarnya saltng menolong, saling berbagt, saltng 
mcmbantu satu sama latnnya. 

Contoh 2 

Pak Rjt bekerjasama dcngan Pak Indra. Pak Rjt sebagai penulis buku, 
sedangkan Pak Indra sebagat pcncrbtt buku. Pak Rji menults buku untuk 
dtterbttkan oleh Pak Indra. Mercka bekerjasama. Jtka ada buku— buku yang 
harus dtpcrbatkiPak Rji mcmpcrbatktnya dcngan sun gg uh— sungguh. Pak Indra 
juga sangat mcngcrti dcngan jerih payah dan pengorbanan Pak Rji. Pak Rji 
mcndapatkan royaltt pcmbayaran hasil penjualan 10 pcrscn bruto. Suatu hart 
buku Pak Rji dtbclt oleh proyek negara sehtngga Pcncrbtt mcndapat 
kcuntungan Rp 500 juta. JDart kcuntungan ttu, Pak Rjt mcndapat bagtan 
scbcsar Rp 50 juta ruptah. 


Part kcdua contoh kasus dt atas, tergambar scmangat kebersamaan. Mcrcka 
mcnjaltn kcrjasama yang saltng mcnguntungkan ( simbiosis mutualisme). Perhattkan 
kembalt contoh kasus Pak Rsep dt atas. £>ebagat orang kaya Pak Rsep mau berbagt 
dengan mereka yang misktn, scmentara ttu mereka yang mtskin pun mau membantu 
Pak Rscp yang kaya. jDalam kasus tnt, scmangat kcbcrsamaan dan saltng mcnolong 



: SD/MI KelasYI 


tcrgambar jelas. jDermkian pula dengan kasus Pak Hji dan Pak Indra. Mereka begitu 
saHng memahami, saling menghargai, dan saling terbuka satu sama lain. Inilah 
suasana kehidupan yang didasarkan semangat kekeluargaan. 
jSukakah kamu dengan sikap sepertl itu 1 ? 

c Semangat Kebersamaan di Kalangan Siswa 

£)ebagai siswa, kamu pun harus memiliki semangat kebersamaan. 3ebab, jika 
semangat ini sangat menguntungkan bagi kehidupan kita bersama. Cjoba bayangkan 
dengan saksama, jika di dalam kelas kalian setiap siswa saling menghormati, saling 
membantu, dan saling berbagi, tidak ada -yang culas, tidak ada ■yang merugikan 
orang lain. Tentu suasananya akan indah dan nyaman. 
Kita mcrasa senang berada dalam kelas yang demikian 
itu. 

jSemangat kebersamaan di Ungkungan pelajar 
antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk: 

( i ) Saling mcndoakan dan menengok teman jika sakit; 

(2) Saling menolong teman yang kurang mampu; 

(3) Jika punya makanan sallng berbagi dengan teman; 
(zp Saltng menjaga nama baik dan kehormatan teman; 
(5) tlidup rukun dan tidak suka bertengkar. 

jDalam budaya masyarakat bangsa kita, ada beberapa pepatah yang menggam - 
barkan sikap kebersamaan ini, di antaranya: 

( i ) Puduk sama rendah, bcrdiri sama tinggi; 

( 2 ) Bcrat sama dipikul, ringan sama dijinjing; 

( 3 ) Bcrsatu kita teguh, bercerai kita runtuh; 

Jdapatkah kamu menerangkan artipepatah tersebut? 



3. Bersikap Ikhlas 

a Makna Ikhlas 

Rpakah ikhlas itu 9 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, kata 
ikhlas mengandung arti tulus hati atau dengan hati yang bersth. Sementara ada 
juga pendapat latn yang menyatakan bahwa tkhlas berartt rela hatt dalam menertma, 
melakukan, dan mentnggalkan sesuatu. 




5 


Nilai-nilai juang dala 


Dari kcdua pcngcrtian tcrscbut dapatlah ditarik bcbcrapa pcngcrtian mcngcnai 
konscp kcikhlasan ini, yakni: 

( i ) Ikhlas bcrarti tidak mcngharapkan imbalan dari makhluk (scsama manusia); 

( 2 ) Ikhlas bcrarti adanya kcbcrsihan hati, tcrbcbas dari motif — motif buruk; 

( 3 ) Ikhlas bcrarti mclakukan, mcncrima, atau menmggalkan scsuatu dcngan scnang 
hati (gcmbma). 

Pcrhatikan bcbcrapa ccrita bcrikut ini! 


( 1 ) Bu Rita sangat rajin mcngajar siswa kclas 5. la mclakukannya dcngan 
scnang hati, tidak mcrasa tcrpaksa, tidak tcrtckan. Bu Rita dapat 
memkmati pckcrjaannya scbagai guru kelas 5. 

(2) Biasanya Tia dibcri uang saku scbesar Rp 10.000,00 olch orang tuanya. 
Hkan tctapi, karcna orang tuanya sedang lcsu usahanya, Tia dibcri uang 
saku Rp 5.000,00 schari. Tia mcncrima dcngan kcsadaran hati, la tidak 
kctus atau mcrasa kckurangan dcngan uang pcmbcrian orang tuanya. la 
memanfaatkan uang pcmbcrian orang tuanya dcngan baik. 

(3) JDulu Murni’ anak yang suka malas sckolah. Sctiap scminggu pasti saja 
ada hari bolosnya. Sekarang Murni telah mcngubah dirinya scndiri. la 
mcnjadi anak yang rajin sckolah. la datang pagi - pagi sckali ke sekolah. 
Murni mcnikmati kcbiasaan yang baru scbagai siswa disiplin. 


Kctiga ccrita di atas mcnunjukkan sikap ikhlas. Pada ccrita pcrtama, Bu Rita 
dcngan ikhlas ia mclakukan pekerjaan scbagai guru. la dapat mcnikmati 
pckcrjaannya. Cjcrita kcdua, Tia bcgitu ikhlas mcncrima pcmbcrian dari orang 
tuanya, dan pada cerita tiga, Murni mcninggalkan kcbiasaan buruknya dcngan 
rela hati dan scnang. 

b. Manfaat Sikap ikhlas 

Hpa manfaat sikap ikhlas dalam kchidupan 1 ? 

Bcrsikap ikhlas dalam mclakukan, mcncrima, dan meninggalkan scsuatu sangat 
bcrmanfaat bagi kchidupan kita, di antaranya ialah: 

7) Meringankan bcban pekerjaan 

Pckerjaan yang dilakukan dcngan ikhlas akan tcrasa ringan. £>ebaHknya, jika 
dilakukan dengan hatl yang tidak tulus akan tcrasa bcrat dan mcnindih pundak 
kita. Mclakukan pckerjaan yang kccil dan ringan sckalipun, jika dilakukan dcngan 



: SD/MI KelasYI 


hatt yang ridak tkhlas, maka akan tcrasa bcrat. 3ebaltknya, scbcrat dan scbcsar apa 
pun pckerjaan yang ktta lakukan dcngan hari yang tkblas, maka akan tcrasa rtngan 
dan ntkmat. 

Olcb scbab ttu, jika ktta mclakukan scsuatu, lakukanlab dcngan tkhlas, jangan 
mclakukan suatu pckcrjaan dcngan bari yang ttdak ikblas. 

2 ) Mcnlngkatkan kualitaspckcrjaan 

Pckcrjaan yang dtlakukan dcngan tkblas akan memtltkt bobot kualttas yang batk. 
SebaUknya, pckcrjaan yang dtlakukan dcngan kctcrpaksaan akan bcrkualttas rcndab. 

jDalam beragama, kctkblasan mcrupakan salab satu syarat sabnya suatu tbadah. 
Ibadab yang ridak dtdasarkan pada kctkblasan, ttdaklah mcndapatkan pabala dart 
Hllab swt. 

3 ) Mcncntcramkan hati 

hatt orang yang mclakukan, mcncrtma, dan mcntnggalkan scsuatu dcngan 
tkblas akan tcrasa tcnang dan tcntcram, ttdak mcrasa tcrpaksa. la mclakukan 
pekerjaan, mcncrtma, dan mcntnggalkan scsuatu dcngan ntkmat dan batt yang 
rela. la ttdak mcrasa takut apa pun karcna bcrada pada posist yang bcnar. 

Mcnjauhkan sikapRiya 

Stkap rtya atau tngln dtpujt olcb orang latn adalab stkap buruk dalam pandangan 
agama. Seseorang yang mclakukan scsuatu dcngan tkblas akan tcrbcbas dart stkap 
rtya ini. la bckcrja ttdak dtpengaruht olcb orang latn, akan tetapt dtdasarkan pada 
kctulusan batt sanubartnya. 

Stkap rtya tnt mcmbakar pabala kebajtkan ktta scpcrtt apt mcmbakar kayu bakar, 
oleh scbab ttu, dcngan stkap tkblas tnt ktta tcrbcbas dart stkap rtya yang mcrusak ttu. 

c Perwujudan Sikap Ikhlas dalam Kehidupan 

Stkap tkhlas barus scnanttasa diwujudkan dalam kehtdupan sebart— bart, baik 
dt rumab, sekolah, maupun dt masyarakat. 

Bagt pelajar SB Kclas 6, sikap tkhlas antara latn dapat dtwujudkan dcngan 
cara sepertt dt bawab ini. 

1 . Scnanriasa mcrasa senangbtla turut dalam kcgiatan upacara kcagamaan dan nasional; 

2. Ttdak munaftk (bcrpura— pura) dalam mcnolong orang latn; 

3. Tulus batt dalam berucap, bcrstkap, dan bcrttndak; 

2j. Senanriasa mcmbcrtkan dcngan tulus bari kcpada orang yang bcrbak mcndapatkan 
suatu jabatan atau kcdudukan; 

5 . Ttdak mcngbarapkan tmbalan atas segala apa yang dtkcrjakannya. 


Nilai-nilai juang dalam Proses Per 


Pancasila 


4. Bersikap Gigih 

SalaK satu sikap yang dimiKki para pcjuang kita ialah gigiK dalam pcrjuangan 
sampai mcncapai apa yang dituju. Untuk mcwarisi sikap ini, marilaK kita kaji uratan 
bcrtkut. 

a. Makna Sikap Gigih 

Untuk mcmakamt stkap gigtK, batklaK ktta simak ccrtta bcrtkut int dengan batk! 


Cerita i 

Stnta scorang siswa Kelas 6 SD* la sangat tckun dalam belajar. la bcrcita - ctta 
ingin mcnjadi btntang kclas. Settap waktu ta bcrlajar kcras, tanpa mcngcnal 
bosan. Stang dan malam selalu ta gunakan untuk belajar. Mcsktpun kadang— 
kadang banyak godaan yang mcngganggu dirinya dalam belajar, Stnta tctap 
bcrusaKa kcras sampat ctta - cttanya tcrcapat. JDan ctta - ctta Stnta tcrcapat, yattu 
mcnjadt btntang kelas. Stnta mcnjadi stswa tcrpandat dan terbatk dt kclasnya. 

Ccrita 2 

Scndt sangat kurang pcduli dcngan dtrinya scndtrt. Jika dtbcri PR oleK guru 
ttdak scgcra ta kcrjakan. la mudaK bcrputus asa dan menyerak dcngan kcadaan. 
JDt kclas ta sangat pastf. Jtka ada pclajaran yang sultt, Sendt scgcra bcrputus 
asa, scKtngga sertng ttdak sckolaK. 


Kcdua ccrita dt atas mcnunjukkan stkap gigib dan stkap tridak gigib. Cjcrtta t 
mcrupakan contoK stkap gigtK. Sinta bcgitu kukuKnya ta dalam mencapat apa yang 
ta cita— cttakan (Karapkan). Sebaltknya, ccrita 2 menunjukkan sikap ttdak gigib 
dalam menjalant kektdupannya scbagat pclajar. 

Nah, apakah ya.ngdima.ksud dengan sikapgigih 1 ? 

GigiK arttnya tcguK pendtrtan dan ptktran akan scsuatu Kal (pcrtstiwa). Smta 
pada ccrita dt atas bcgttu tcguK pendtrtan dan piktran akan cita— citanya: mcnjadt 
btntang kclas. KegtgiKannya mcngantarkan dirinya kepada kcberKastlan. 
Scbaltknya, Sendt mcnunjukkan sikap mcnycraK dan kalak dcngan kcadaan. 

Orang dengan sikap gigtk btasanya mcmtlikt ctrt— ctri tcrscndtrt, dt antaranya: 
i ) Suka bckcrja kcras 

Bckcrja kcras mcrupakan salaK satu ciri orang gtgik. MustaKil scscorang 
dtkatakan gigtK apabtla ta ttdak mau bckcrja kcras. Orang - orang gigiK sclalu 
bcrusaKa seopttmal mungkin dalam mcngcjar cita - cttanya. 


: SD/MI KelasYI 


2 ) Bersabar 

Kegigihan seseorang biasarrya direntukan oleh tingkat kesabaranrrya. Semakin 
ia sabar semakin gigih dalam mencapai cita - crtanya. Kesabaran merupakan 
ruhnya kegigihan. Tidak akan bisa gigih seseorang yang tidak memrUkr 
kesabaran. 


3 ) Pantang menyerah 

Bisakah orang yang mudah menyerah dikatakan sebagai orang yang gigih 1 ? 
Tentu saja tridak. Orang— orang gigih adalah mereka yang pantang menyerah 
dalam setiap langkah hidupnya. Sebelum apa yang drcita-crtakannya tercapai 
ia tidak pernah mau mengalah atau menyerah. 

4) Teguh pendinan 

Salah satu sikap oranggigih adalah teguh pendman.la tidak mudah terombang- 
ambing oleh berbagai rssue atau pengaruh yang datang dari luar dirinya. Orang 
gigih pada umumnya adalah mereka yang mampu mengatasi setiap ancaman, 
tantangan, hambatan, dan gangguan (RThG) dengan baik. la tidak kalah 
dengan keadaan, tetapi mengalahkan keadaan. 


5 ) Percaya diri 

Kegigihan merupakan perwujudan sikap percaya diri. Orang yang minder (tidak 
percaya din) tidak akan bersikap gigih dalam mengejar cita— cita. la akan mudah 
kalah dengan keadaan. SebaHknya, mereka yang percaya dirilah yang memiUki 
sikap gigih. Oleh sebab itu, agar kita bisa bersikap gigih, kita harus memiliki 
sikap percaya din. 


* 

* 


* 


Bekerja keras 


Bersabar 


Pantang 

menyerah 


Teguh 

pendirian 


Percaya diri 


Cjiri— ciri orang dengar 
sikap gigih 




Nilai-nilai juang dalam Proses Per 


Pancasila 


b. Perwujudan Sikap Gigih 

Sikap gigih dalam kehtdupan siswa (pelajar) dapat diketahui dari indikasi atau 
tanda - tandanya, di antaranya ialah: 

7 ) Mencapai kcinginannya. dcngan dorongan (motiD yang kuat 

Orang dengan jiwa gigih memiliki dorongan atau motif yang kuat dalam 
mencapai apa yang ia inginkan. la menggunakan prinsip “SekaH melangkah pantang 
menyerah". Sehelum tercapai apa yang menjadi cita - cita dan harapannya, ia terus 
berjuang sampai tercapai. jDalam kamus hidupnya, tidak kata menyerah. Bagi 
mereka menyerah berarti kalah. 

Orang - orang gigih tidak mau melakukan peker jaan setengah - setengah. la akan 
melakukannya dengan usaha yang optimal. Wajarlah jika orang— orang gigih pada 
umumnya bisa menghasilkan hasil yang cukup gemilang. 

2 ) Tidak kcnalputus asa. 

Gigih berarti tidak mengenal sikap berputus asa. Sikap berputus asa sama saja 
mengubur masa depan sendiri. Karena itu, orang-orang yang gigih tidak suka berputus 
asa. JDaripada dipakai untuk berputus asa lebih baik digunakan untuk mengusahakan 
apa yang menjadi cita— cita dan keinginannya. 

3 ) i 3 clalu ulct dalam bcrusaha 

Keuletan adalah salah satu wujud sikap grgih. Orang gigih ridak cepat bosan 
dan menyerah dalam berusaha. Berbagai cara dan strategi dikerahkan untuk 
mencapai apa yang dicita— citakan. la juga kreatif dalam mencari— cari cara yang 
paling tepat untuk mencapai cita - citanya. 

zp Tcguh dalam mcmcgangprinsip 

Orang yang ber jiwa gigih sangat kuat dalam memegang prinsip. la tidak mudah 
terombang - ambing oleh berbagai RThG yang dating. Suatu prinsip yang sudah 
diyakini benar tidak akan bisa diubah. la kukuh dalam menegakkan prinsip yang 
diyakininya benar. Wajarlah jika orang gigih biasanya tampak seperti egois. Padahal 
bukan egois, akan tetapi teguh dalam memegang prinsip. 

c. Sikap Gigih dan Keberhasilan dalam Mencapai Cita-cita 

Sikap gigih merupakan modal bagi seorang siswa dalam mencapai apa yang 
dicita - citakannya. jDengan kegigihannya, cita - cita yang telah dttetapkan dapat 
tercapai dengan mudah. Oleh sebab itulah, maka orang gigih biasanya lebih cepat 
berkembang (maju) dibandingkan dengan yang lainnya. 

Cjoba kalian perhatikan orang— orang yang berhasil dalam bidang kehidupan 
mereka! Rpabila kita mau memperhatikannya secara saksama, mereka mencapai 
keberhasilan karena kegigihannya. Perhatikan kisah berikut! 


21 


m 


: SD/MI KelasYI 


i . Bung Karno, proklamator bangsa Indoncsia, tclah bcrkali - kaK ditangkap 
dan dibuang olch pcnjajah karcna mcmpcrjuangkan kcmcrdckaan bangsa. 
Tctapi, ia tidak pcrnah mcnycrah dan tcrus bcrjuang dcmi bangsa dan 
negaranya. 

i . Para pahlawan bangsa Indoncsia dahulu, seperti JDrponcgoro, C,ut Nyak 
Tien, hasanuddin, Ketut Jelantik, Tuanku Imam Bonjol, dan yang 
lainnya adalah contoh orang yang gigih dalam perjuangan. Banyak 
hambatan dan tantangan yang mercka hadapi. Tetapi, mercka tidak 
pernah berhcnti bcrjuang dcmi mcngejar cita— cita ncgara yakni mcngusir 
penjajah. 


Tanpa kcgigihan orang - orang terdahulu kita tidak dapat mcnikmati karya di 
saat ini. Karya - karya bcsar dan monumcntal yang kita nikmati saat ini adalah hasil 
kcgigihan manusia— manusia pada zaman dahulu. Ini bcrarti, bahwa kcgigihan dalam 
melakukan scsuatu sangat bcsar artinya bagi pcncapaian suatu tujuan dan dalam 
mcnghasilkan karya— karya bcsar. 

Sebagai pclajar, kalian harus mampu mcncontoh kcgigihan para pcndahulu 
kita. Mereka yang tclah banyak bcrjasa untuk kita dcngan kcgigihannya patut kita 
tcladani dengan cara mcncontoh sikap gigihnya itu. 

Masih banyak nilai - nilai juang yang 
ditunjukkan olch para pcrumusPancasila scbagai 
dasar ncgara. Nilai - nilai juang itu tcrccrmin 
dalam sila— silaPancasila, yakni: 
i ) Kctuhanan Yang Maha Ssa; 
i ) Kcmanusiaan yang adil dan bcradab; 

3 ) Pcrsatuan Indoncsia; 

4) Kcrakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kcbijaksanaan dalam pcrmusyawaratan/ 
pcrwakilan; 

5 ) Kcadilan sosial bagi scluruh rakyat Indoncsia. 

Tugas kita scbagai gcncrasi pcncrus bangsa ialah mcngkaji dan mendalami 
nilai— nilai Pancasila itu dalam kchidupan kita dan mcngamal - kannya dalam 
kchidupan schari— hari. 

Sukakah kamu mengamalkan nilai—nilai tersebut di atas 9 






Rangkuman 




1 . Sesuatu yang berharga dalam usaha mencapai sesuatu disebut nilai - nilai 
juang. 

2. . Nilai - nilai juang yang dapat dipetik dari proses perumusan Pancasila sebagai 
dasar negara, di antaranya ialah nilai rela berkorban, nilai keikhlasan, nilai 
kebersamaan, nilai keberanian, pantang menyerah (gigih), dan nilai 
demokratis. 

3. JDalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara prinsip 
mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan 
kelompok (golongan) dilakukan para pendiri negara kita. 

4. Nilai - nilai perjuangan para perumus Pancasila tergambar dalam sila - sila 
Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Ssa, kemanusiaan yang adil dan 
beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 

5 . Sebagai pelajar dan penerus generasi di masa depan, kita harus mau dan 
mampu mengamalkan nilai - nilai juang itu dalam kehidupan kita sehari - 
hari, baik dv rumah, sekolah, maupun dalam lingkungan kehidupan lainnya. 

6. JDengan mengamalkan nilai— nilai juang yang diwariskan para pejuang bangsa 
kita di masa lalu berarti telah meneruskan perjuangannya. 

7. Untuk dapat mengamalkan nilai— nilai juang para pendiri negara kita di 
masa lalu, kita harus mempelajari dan mendalami nilai - nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari— hari. Setelah memahami kita harus mengamalkannya 
dalam kehidupan. 

8. Para pelajar harus mau mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai - 
nilai Pancasila dalam kehidupan sehari— hari. 


22 


: SD/MI KelasYI 


Kegiatan Siswa 


Kegiatan I 

jDlskusikan dcngan tcmanmu dalam kclompok hal— hal bcrikut ini! 


No. 

Nilai-nilai ]uang 

Qiri-ciri 

> 

Keikhlasan 


- 

Kcbersamaan 


3 

Gigih 


4 

Rcla Bcrkorban 


5 

Percaya Kcpada Tuhan YM.G 



Kegiatan 2 

Kcmukakan tokoh - tokoh yang tcrlibat dalam proscs pcrumusan Pancasila scbagai dasar 
ncgara. Tuliskan dalam kotak scpcrti contoh di bawah ini! 


No. 

Nama Tokoh 

jDalam Pcristiwa 

Perannya sebagai 


Mr. Muh. Yamin 

Sidang BPUPKI I 

Pcncctus asas dan dasar 
ncgara Pancasila 

- 







Kegiatan 3 

Piskusikan dalam kelompok. Bagaimana cara mcnumbuhkan kcsadaran siswa agar dapat 
mcngamalkan nilai - nilai juang yang tclah diwariskan para pcndiri ncgara kita! 

Tuliskan hasil diskusi kelompokmu dalam kcrtas tcrscndiri. Kumpulkan untuk dimlai. 


Kegiatan 4 

Kcmukakan tanggapanmu tcrhadap beberapa kasus bcrikut. Nilai - mlai apa yang 
ditunjukkan dalam kasus di bawah ini. 

1 . jDewi mcnolong tcmannya yang tcrtabrak motor. la mcngantarkan kc Puskcsmas. 
la kesiangan datang kc sckolah karcna harus mcnolong tcmannya yang cclaka itu. 
Nilai yang dilakukan Pewi ialah nilai 

i. Jika ada tcmannya yang sakit, srswa kclas VI 3 T Griba menengok tcmannya yang 
sakit itu. Mereka mcngumpulkan uang untuk mcnyantuni tcmannya yang sakit 

TtU. 

Nilai yang dilakukan siswa kclas VI £>]D Griba ialah nilai . 

3 . Kcrika mcKhat ada pcngcmis tua yang datang ke rumah, Mia mcmbcri santunan 
tanpa mcngharapkan balas jasa. 

Nilai yang diamalkan Mia adalah nilai . 

Vika ridak pcrnah bcrputus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, 
mcskipun ia tahu bahwa tugas itu bcrat sckaK. la ridak pcrnah mcnycrah, tcrus saja 
la mcncari cara sampai akhirnya mcndapatkan apa yang ia cari. 

Nilai yang diamalkan Vika adalah nilai 


2 - 


: SD/MI KelasYI 


Meskipun dikritik pendapatnya, Memey menerima kritikan itu dengan hati yang 
tulus dan ikhlas. la sadar bahwa dalam musyawarah setiap pendapat memang harus 
diuji kebenarannya. 

Nilai yang diamalkan Memey ialah nilat 


Kegiatan 5 

Hmatri gambar tokoh bertkut int, lalu kemukakan ntlai juang apa yang paltng menartk 
dart tokoh tersebut! Btla kamu ttdak tahu, cari dt perpustakaan atau tanyakan pada 
gurumu! 



Rchmad Subardjo K.tl. Agus Salim dr. KJR.T. Rajiman Wediodiningrat 

(d) (e) (f> 

1 . Nilat - ntlat juang yang paltng kamu kagumt dart gambar (a) talah .... 

2. Nilat - ntlat juang yang paltng kamu kagumt dart gambar (b) talah .... 

3 . Nilat - ntlat juang yang paltng kamu kagumt dart gambar (c) talah .... 

zj. Nilat - ntlat juang yang paltng kamu kagumt dart gambar (d) talah .... 

5 . Nilat— nilat juang yang paltng kamu kagumt dart gambar (e) talah 

6. Nilat— ntlat juang yang paltng kamu kagumt dart gambar (f) talah — 




Nilai-nilai juang dalam Proses Per 


Pancasila 


0 Latihan Bab I 

A.Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! Kerjakan pada 
kertas lain! 

1 . jDalam proscs mcmpcrsatukan bcrbagai pcrbcdaan saat pcrumusan dasar ncgara 
Pancasila, nilai juang yang mcnonjol ialah nilai 

a. kctuhanan c. kcbcrsamaan 

b. rcla bcrkorban d. kcikhlasan 

2. Yang dimaksud dcngan nila t juang adalah scsuatu yang 

a. bcrharga dalam pcrjuangan c. mcnghambat pcrjuangan 

b. bcrguna dalam pcrjuangan d. menjadi alat pcrjuangan 

3 . Pcrumusan Pancasila scbagai dasar ncgara dilakukan mclalui tahapan sidang berikut, 
kecuali . 

a. BGUPKIJ C. PPKI 

b. Panitia 3 cmbilan d. Konstituantc 

zj. pasar ncgara Republik Jndoncsia hcndakrrya dibcri nama Pancasila. Pcndapat Tni 
dikcmukakan olch 

a. jDrs. Moh. hatta c. Mr. 7 L Subarjo 

b. Mr. Muh. Yamin d. Ir. Soekarno 

5 . Bcrikut mlai - nilai pcrjuangan yang tidak mcnjiwai para pcjuang kemerdekaan pada 
saat pcrumusan Pancasila scbagai dasar ncgara, yakni 

a. pamrih c. kcgigihan 

b. kcikhlasan d. kcbcrsamaan 

6. Pcrwujudan nilai kcbcrsamaan dalam kchidupan stswa contohnya 

a. menengok tcman yang saktt 

b. mcnolong orang yang scdang bcrkclahi 

c . mcmbcrt makan faktr misktn 

d. mcmbantu tcman yang scdang ulangan 

y. Untuk menjaltn pcrsatuan dan kcsatuan bangsa, nilai juang yang patut dimiliki 
bangsa Indoncsta talah 

a. kcgigihan c. kcikhlasan 

b. rcla bcrkorban d. kebersamaan 


2 < 


ikSD/MI KelasYI 


8. Yang tridak tcrmasuk sikap gigih ialah 

a. sabar dan ulet 

b. mudab bosan 

c. tak mudab bosan 

d. pantang menyerah 

9. Yang bukan nilai - nilai Pancasila, 

a. Ketubanan 

b. Kemanusiaan 

c . Kebangsaan 

d. Kebebasan mutlak 


1 0 . Bukti yang menunjukkan babwa dalam proses perumusan dasar negara para pejuang 
bangsa kita menjunjung nilai kebersamaan ialab diubabnya sila Ketubanan, dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk— pemelukrrya menjadi 

a. Ketubanan yang berkeadilan 

b. Ketubanan Yang Maba Qsa 

c. Ketubanan yang kebudayaan 

d. Ketubanan yang berkemanusiaan 

1 1 . Ketlka bendak pergi ke sekolab, Mulkl menolong anak yang tertabrak sepeda motor. 
Rkibatnya, ia terlambat masuk sekolah. Nilai perjuangan yang dilakukan Mulki 
adalab nilai 

a. keadilan 

b. rela berkorban 

c. keberanian 

d. kebersamaan 

1 2 . jDalam berdiskusi, X)ewv tidak marab meskipun pendapatnya dikritik oleb JDadang, 
karena jDewt mengamalkan ntlai juang, yakni ntlat 

a. demokratts 

b. keadtlan 

c . persatuan 

d. kemanusiaan 


1 3 . Hgar dapat menyelesatkan krists dt Indonesia, ntlat juang yang perlu dtmtlikt bangs 
ktta saat tnt ialab ntlat . 

a. kebersamaan 

b. kemanusiaan 

c . keadtlan 

d. ketkhlasan 



Nilai-nilai Juang dalam Proses Per 


Pancasila 


14. Dalam budaya bangsa Indoncsia tcrdapat pcribahasa -yang menunjukkan nilai 
kcbersamaan dalam kchidupan, kecuali . 

a. Bcrat sama dipikul, ringan sama dijinjmg 

b . Bcrdiri sama tinggi, duduk sama rcndah 

c . Bcrakit— rakit kc hulu, bcrcnang— rcnang kc tcpian 

d. Bcrsatu kita tcguh, bcrccrai kita runtuh 

1 5 . jDalam Pcmbukaan UUI) 1945 tcrdapat rumusan Pancasila yang sah, ■yakni pada 
alinca 

a. pcrtama 

b. kcdua 

c . kctiga 

d. kccmpat 

B. lsian 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1 . Yang dimaksud dcngan nilai juang adalah 

2. palam proscs pcrumusan Pancasila scbagai dasar ncgara kita dapat mcmctik nilai 
juang, yakni nilai 

3 . Bukri bahwa dalam proscs pcrumusan Pancasila scbagai dasar ncgara para pcjuang 
kita mcnggunakan nilai kcbcrsamaan ialah 

4 Nilai gigih antara lain dapat tcrlihat dari ciri— cirinya, yakni . 

5. Usulan 5 asas dan dasar ncgara Indoncsia merdeka dalam stdang BPUPKI I 

dikemukakan olch .., .., .., dan 

6. Yang mengusulkan agar Kma asas bcrdirinya ncgara dibcri nama Pancasila ialah . 

7. £tidang Panitia Bembilan tanggal 22 juni 1945 mclahirkan hasil yang disebut . 

8. Rumusan Pancasila yang sah tcrmuat dalam Pcmbukaan UUJD 1945 alinea kc 

9 . TSKlai— nilai Pancasila yang mcngatasi berbagai paham dan golongan ialah nilai . 

1 0 . Nilai dalam Pancasila yang melandasi pc juang bangsa Indoncsia dalam merumuskan 
dasar ncgara dalam sidang PPKI ialah nilai . 

C. Essay 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang 
benar! 

1 . jclaskan arri nilai juang! 

2. jelaskan 4 nilai juang yang digunakan para pcjuang bangsa Indoncsia saat 
mcrumuskan dasar ncgara Pancasila! 

3. jclaskan makna nilai kebersamaan! 


28 


AkuWarga Negara Indonesia untuk SD/MI KelasVI 

Kcmukakan ciri— ciri nilai kcbcrsamaan! 

5 . Jelaskan arti dan makna ikhlas! 

6. Kcmukakan cm— ciri sikap ikhlas! 

7. Jelaskan makna sikap gigih! 

8 . Mcngapa krta har us bcr sikap grgih dalam bclajar 9 

9 . Rpakah yang dimaksud dcngan rela bcrkorban 9 

1 0 . Kcmukakan 3 contoh perilaku yang didasari sikap rcla bcrkorban! 




Sistem Pemerintahan 
Indonesia 


Ncgara Indoncsia mcnganut sistcm dcmokrasi dalam pcmcrintahannya. jDemokrasi 
bcrasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata "dcmos" yang artinya rakyat dan "kratos/ 
kratein" yang artinya mcmcrintah/pemcrintahan. JDemokrasi yang dianut bangsa kita 
adalah dcmokrasi pcrwakilan, schingga dv Indoncsia diadakan pcmilihan umum untuk 
memilih wakil - wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. 

) 3 ciring dcngan pcrkcmbangan demokrasi dan tuntutan masyarakat, di Indoncsia 
pcmilu tidak hanya untuk memilih wakil - wakil rakyat, tctapi juga untuk mcmilih 
Prcsidcn dan Wakil Prcsidcn scrta kcpala dacrah. 

Mcnurut UUJD 1945, di Indonesia terdapat lcmbaga - lembaga ncgara yang 
mcnjalankan kckuasaan ncgara. JL,embaga— lcmbaga ncgara inilah yang mcngcndalikan 
kchidupan ncgara kita. 

JDi tingkat dacrah, tcrdapat pcmcrintahan dacrah yang tcrdiri atas kcpala dacrah 
dan Pewan Perwakilan JRakyat JDaerah (DJDRJD). Pcmcrintahan dacrah menyelenggarakan 
pemerintahan di dacrah masing— masing. 

Rntara dacrah dan pusat tcrdapat pembagian kckuasaan 
dalam menyelenggarakan ncgara. Pcmcrintahan pusat 
mcnjalankan pcmcrintahan di tingkat nasional, scdangkan 
pcmcrintahan dacrah mcnjalankan pcmcrintahan di 
daerahnya masing - masing. JBaik pcmcrintahan dacrah 
maupun pcmcrintahan pusat mcmiliki tujuan yang sama, 
yakni mcncapai tujuan nasional scbagaimana tcrcantum 
dalam Pcmbukaan UUJD 1945 alinca keempat. 


Tujuan Pembelajaran: 

]3etelah mempelajari bab ini siswa diharapkan dapat: 


menjelaskan makna dan tujuan pemilihan umum; 
menjelaskan asas pemilihan umum; 
menjelaskan hak pilih dalam pemilu; 
menjelaskan proses pemilihan Kepala JDaerah; 

mendeskripsikan lembaga— lembaga negara menurut UUJD 1945 yang disempurnakan; 
mengemukakan tugas dan wewenang lembaga— lembaga negara menurut UUJD 1945; 
mengemukakan tugas dan fungsi pemerintah pusat; 
mengemukakan tugas dan fungsi pemerintah daerah. 



3 


m 


Aku Warga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 


Yang Dipelajari dalam Bab Ini (Peta Konsep) 



Kata-kata Kunci: - 


pcmilu 

lembaga negara 
lembaga yudikarif 


pemerintah pusat 
pemerintah daerah 
demokrasi 


lembaga legislatif 
lembaga eksekutif 





Pemilihan Umum di Indonesia 


Mengapa dilndonesia diadakan pemilihan umum*? Kpakah pemilihan umum 
itu r ?Rpa tujuan diadakannya pemilihan umurn? 

I. Makna Pemilihan Umum 

Ncgara Indoncsia mcnganut asas dcmokrasi dalam pcmcrintahannya. 
JDcmokrasi bcrasal dari kata “dcmos" yang artinya rakyat dan kratos/kratein yang 
bcrarti mcmcrintab/ pcmcrintaban. Jadi, dcmokrasi bcrartt rakyat yang mcmcrintab 
atau pcmcrintaban rakyat. 

jDemokrasi yang dianut bangsa Indoncsia adalab dcmokrasi pcrwakilan, di 
mana rakyat tidak langsung turut scrta dalam pemerintahan, tctapi mcwakilkannya 
kcpada wakil— wakil rakyat yang duduk dalam lembaga pcrwakilan (J 3 PR/JDPRJD). 

lintuk menentukan wakil— wakil rakyat yang akan menjalankan pcmcrintaban 
dan mencntukan pemimpin ncgara itulah diadakan pcmiUban umum (pcmilu). 
Pi Indoncsia, pcmilu disclcnggarakan sctiap 5 tabun sckali. 

Undang— Undang jDasar 1945 pasal 226! mcnycbutkan: 

( i ) PcmiHban Umum dilaksanakan sccara langsung, umum, bcbas, rabasia, jujur, 
dan adil sctiap Hma tabun sckali. 

( 2 ) PcmiHban Umum disclcnggarakan untuk mcmiHb anggota pcwan Pcrwakilan 
Rakyat, jDewan Pcrwakilan Pacrab, Presiden dan Wakil Prcsidcn, dan pcwan 
Pcrwakilan Rakyat Pacrab. 

( 3 ) Pcscrta PemiUhan Umum untuk mcmiUb anggota jDewan Pcrwakilan Rakyat 
dan anggota pcwan Pcrwakilan Rakyat pacrab adalab partai poHtik. 

(4) Pcscrta pcmiHban umum untuk memiUh anggota Pcwan Perwakilan Pacrab 
adalab pcrscorangan. 

(5) PemiHhan umum disclcnggarakan olcb suatu komisi pcmiliban umum yang 
bcrsifat nasional, tctap, dan mandiri. 

palam Undang - Undang Nomor 12 tabun 2003 tcntang PcmiUban Umum 
disebutkan,Pemilu mcrupakan sarana untuk mcwujudkan kedaulatan rakyat dalam 
pemermtahan Ncgara Kcsatuan Rcpublik Indoncsia (NKRl) yang bcrdasarkan 
Pancasila. PemiUhan umum disclcnggarakan untuk mcmiUb anggota jDewan 
Perwakilan Rakyat, pcwan Pcr wakilan Pacrab, pc wan Pcr wakilan Rakyat jDaerah, 
scrta mcmiUb Prcsidcn dan Wakil Prcsidcn. 


Aku Warga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 


2. Bagaimana Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia? 

jDalam scjarah kctatancgaraan Indoncsta, untuk pcrtama kali pcmiHhan umum 
dilaksanakan pada tahun 1955. PcmiUhan umum tahun 1955 dilaksanakan dalam 
dua tahap. 

a. Tahap pcrtama dilaksanakan tanggal 29 3eptcmbcr 1955 untuk mcmilih 
anggota JDcwan Perwakilan Rakyat (PPR). 

b. Tahap U tanggal 15 jDesember 1955 untuk mcmilih anggota Konstituantc. 

palam pcrkcmbangan sclanjutrrya, pcmiUhan umum di Indoncsia bcrturut - 
turut dilaksanakan scpcrti di bawah ini. 

a. Tahun 1971 dukuti olch 9 partai politik dan golongan karya. 

b. Tahun 1977 dukuti oleh 2 partat politik dan golongan karya. 

c. Tahun 1982 dukuti olch 2 partat poUtik dan golongan karya. 

d. Tahun 1987 dukuti oleh 2 partai politik dan golongan karya. 

e. Tahun 1992 dtikuti olch 2 partat poltttk dan golongan karya. 

f. Tahun 1997 ditkutt olch 2 partat poltttk dan golongan karya. 

g. Tahun 1999 diikutt oleh 48 partat polittk. 

h. Tahun 2004 ditkutt olch 24 partat poltttk. 

3. Tujuan Pemilihan Umum 

Hpa. tujuan diselenggarakannya pemilihan umumQ 

jDalam pasal 22S ayat 2 Undang— Undang Pasar Ncgara Rcpubltk Indonesta 
Tahun 1945 dan Undang— Undang Nomor 12 tahun 2003 dtsebutkan dcngan jclas 
bahwa pcmtlthan umum dtsclenggarakan untuk mcmtlth: 

a. anggota Pcwan Pcrwaktlan Rakyat; 

b. anggota Pewan Pcrwaktlan Pacrah; 

c . anggota Pcwan Pcrwaktlan Rakyat Pacrah; 

d. Prcsidcn dan Waktl Prcsidcn. 

Pemtlthan Umum untuk memtlih Rnggota jDewan Pcrwaktlan Pacrah dan 
mcmtlth Prcstdcn scrta Waktl Prcstdcn baru dtlaksanakan dt Indoncsta scjak 
pcmtlthan umum (pemtlu) tahun 200/).. Scbclum tahun 200/)., pemtlu hanya untuk 
memtlth anggota - anggota PPR dan PPRD Provinst dan Kabupatcn/Kota. 

Mcnurut Pcnjclasan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2003, tujuan Pemtlu 
adalah untuk memtlth wakil rakyat dan wakil dacrah. scrta untuk membentuk 
pcmcrtntahan yang demokratts, kuat, dan mcmpcrolch dukungan rakyat dalam 
rangka mcwujudkan tujuan nastonal scbagatmana dtamanatkan Undang— Undang 
Pasar Ncgara Republtk Indoncsta Tahun 1945. 


Sistem Pemerintahan Indc 


33 


Mcngapa presidcn dan Wakil Prcsidcn dipilih sccara langsung olch rakyat 
mclalui pcmilihan umum 9 Rpa. tujuan utamanya 1 ? 

4. Asas Pemilihan Umum 

Menurut pasal 2.2.61 ayat Ci) Undang— Undang Pasar Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 1945, pemiUhan umum (pemilu) dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Rpakah ard dan makrta dari asas-asas tcrscbut 9 

a. Langsung 

Rakyat sebagai pemiKh mempunyai hak 
untuk memberikan suaranya secara langsung 
sesuai dengan kehendak hati nuraninya, 
tanpa perantara.jadi, apabila seseorang sakit 
dan tidak memungkinkan memberikan 
suaranya dalam pemiKhan umum, ia tidak 
dapat diwakili suaranya oleh orang lain. la 
harus langsung membenkan suaranya. Bila 
ia tuna netra (tidak dapat melihat) atau cacat 
fisik lainnya, ia dapat meminta tolong orang 
lain dalam memberikan suaranya, tetapi ia 
sendiri berada di tempat pemungutan suara 
(ke bilik suara). 

b. Umum 

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
Undang— Undang Pemilu berhak mengikuti pemilu. PemiKhan yang bersifat umum 
mengandung makna menjamm kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua 
warga negara, tanpa disknminasT (membeda— bedakan) berdasarkan suku, agama, 
ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Menurut 
Undang— undang orang yang memenuhi syarat menjadi pemilih adalah mereka yang: 

1 . Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan/ atau sudah/ pernah 
kawin; 

2 . Nyata— nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya; 

3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 

4 Terdaftar sebagai pemiKh. 




ikSD/MI KelasYI 


c. Bebas 

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan piKhannya tanpa 
tekanan dan paksaan darr siapa pun. JDr dalam melaksanakan hakrrya, setiap warga 
negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak 
hati nurani dan kepentingannya. 

d. Rahasia 


jDalam memberikan suaranya, pemrKh dijamin bahwa pihhanrrya trdak akan 
diketahui oleh prhak mana pun dan dengan jalan apa pun. PemiKh membenkan 
suaranya pada surat suara dengan trdak dapat diketahur oleh orang lain kepada 
siapa pun suaranya diberikan. 

e. Jujur 

jDalam penyelenggaraan Pemrlu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat 
Pemerrntah, peserta Pemrlu, pengawas Pemrlu, pemantau Pemrlu, pemiKh, serta 
semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peratuan 
perundang— undangan. 

f. Adil 


Palam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemiKh dan peserta Pemilu mendapat 
perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. 

Hsas - asas tersebut hendaknya mewarnai pelaksanaan pemiKhan umum 
(pemilu), sehingga pemilu berjalan dengan baik, aman, dan lancar. 


5. Penyelenggara Pemilihan Umum 

jDalam pasal 2261 ayat (5) Undang— Undang jDasar Negara RepubKk Indonesia 
Tahun 1945 disebutkan, pemiKhan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 
pemiKhan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 3 Tat 'nasionar 
dimaksudkan bahwaKomisi PemiKhanUmum (KPU) sebagai penyelen gga ra Pemilu 
mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan RepubKk Indonesia (NKRI). Srfat 
“tetap " dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara 
berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. 
Sifat 'mandin' dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan 
pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai 
dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan 
perundang— undangan. 

KPU tidak hanya dibentuk di tingkat pusat, akan tetapi juga di dngkatProvinsi 
dan Kabupaten/Kota. 



35 


£>edangkan untuk melaksanakan Pemilu dl tlngkat kecamatan, d e sa/ke lurahan , 
dan di tempat pemungutan suara dibentuk panitia tersendin.Panraayang dimaksud 
lalah: 

a. Panitia Permlihan Kecamatan (PPK) untuk di ringkat kecamatan. 

b . Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk di ringkat desa/kelurahan 

c . Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan 
Suara (TPS). 

PSNYSLeNGGHRH PSMILU 
KPU PUSHT 

KPU PR 0 V 1 NSI 
KPU KHB/KOTH 
PPK 
PPS 
KPPS 


Sebagai bahan perbandingan, perharikan penyelenggara Pemilu Tahun 1999 
dan 2004 


No. 

Tingkat 

1999 

2004 

1 

Pusat 

LPJAPi: 

KPU Pusat 

a 

Propinsi 

PPDI 

KPU Propinsi 

3 

Kabupaten/Kota 

PPDU 

KPU Kab/Kota 

4 

Kecamatan 

PPK 

PPK 

5 

Pesa/Kelurahan 

pqs 

pqs 

6 

TPS 

KPpS 

KPpS 


Keterangan: 

1 . LKU Lemhaga Pemilihan Umum. 4 PPK Paniria Pemilihan Kecamatan 

2. P 0 I Paniria Pemilihan Umum Indonesia 5. PpS Paniria Pemungutan Suara 

3. PPP Paniria Pemilihan Paerah 6. KPPS Kelompok Pen-yelenggara Pemungutan Suara 



3 


m 


Aku Warga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 


Keanggotaan Penyelenggara Pemilu 


N- 

Penyelenggara Pemilu 

]umlah Hnggota 

1 

KPU Pusat 

11 orang 


KPU Propinsi 

5 oran g 

3 

KPU Kab/Kota 

5 orang 

4 

PPK 

5 oran g 

5 

pqs 

3 oran g 

6 

KPBS 

7 orang 


Untuk mcngawasi jalannya pelaksanaan pcmilihan umum dibcntuk Panitia 
Pcngawas Pcmilu (Panwaslu), dari ringkat pusat sampai kc ringkat kccamatan. 


6. Hak Pilih dalam Pemilihan Umum 

hak pilih dalam pcmilihan umum dibcdakan kc dalam dua jenis, yaitu: 
hak pilih akrif, yaitu hak untuk mcmbcrikan suaranya dalam pcmilihan umum 
(hak mcmtUh); 

hak ptlth pastf, yattu hak untuk dtptlth scbagat waktl rakyat atauPrcsidcn dan 
Waktl Prcstdcn dalam pemtlthan umum. 


hak pilih 


tlak pilth akrif 


bak ptlih pasif 


Warga Negara Rcpubltk Indoncsia yang pada hart pcmungutan suara sudah 
bcrumur 17 tahun atau sudah/pcrnah kawin mempunyat hak mcmtlih.Untuk dapat 
mcnggunakan hak memtlth, warga ncgara Republtk Indoncsta harus tcrdaftar 
scbagat pemtlth. 3eorang yang dapat dtdaftar sebagat pcmtlih adalah warga ncgara 
yang memenuhi syarat scbagat bcrikut: 

a. Berusta sercndah— rcndahnya 17 tahun pada saat pcmtlthan umum dtlaksanakan 
dan/ atau sudah/ pcrnah kawtn. 

b . Nyata— nyata ttdak scdang tcrganggu jiwa/ ingatannya; 





c . Tidak scdang dicabut hak piUKnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan Kukum tetap. 

Warga negara yang telaK terdaftar sebagai pemiliK tetapi tidak memenuhi syarat 
di atas tidak dapat menggunakan Kak memilihnya. 

7. Proses Pemilu 

PemiliKan Umum untuk memiKh anggota PPR, PPP, dan JDPRP d t Indonesia 
dilakukan melalui taKapan-taKapan sebagai berikut: 

a. Pendaftaran PemiUK; 

b. Penetapan Ralon PemiUK; 

c. Pendaftaran Cjalon Rnggota ]DPR, PPP, dan PPRP, 

d. Penetapan Ralon Rnggota PPR, RPP, dan jDPRjD; 

e. Kampanye Pemilu; 

f. Pelaksanaan Pemilu; 

g. PengKitungan £mara; 

K. Penetapan kursi dan Hnggota PPR, PPP, dan PPRJD; 
i. Pelantikan anggota PPR, PPP, dan JDPRJD. 

Hdapun tahapan pemiUKan Prcsiden/Wakil Presiden adalaK sebagai berikut: 

a. Pendataran PemiUK; 

b. Penetapan Cjalon PemillK; 

c . Pendaftaran Cjalon Presiden/Wakil Prestden; 

d. Penetapan Cjalon Presiden/Waktl Presiden; 

e. Kampanye Pemtlu; 

f. Pelaksanaan PemtUKan Prestden/W akil Presiden; 

g. PengKitungan 3 uara; 

K . Penetapan Prcsiden/W aktl Presiden TerptUK; 
i. Pelanttkan Prestden dan Wakil Prestden TerptUK. 

8. Komisi Pemilihan Umum 

Rrapaka/i KomisiPcmilihan Umum (KRU) itu 9 Rpa tugas dan fungsinya f ? 

Komist PemtUKan Umum merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan 
PemtUKan Umum. Keberadaannya dtjamtn oleh UUP 1945 pasal 22C ayat (5). 
Komist PemtUKan Umum berstfat nastonal, tetap, dan mandtrt. 

Keanggotaan KPU terdtrt atas n orang dart tokoK nastonal yang berstfat 
independen. Tugas utamanya ialaK melaksanakan pemtlihan umum, batk untuk 
pemtlthan umum legislatif maupun pemtUKan umum eksekuttf. 


38 


AkuWarga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 


JDi setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Kormsi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

9. Pemilihan Kepala Daerah 

Bagaimanapemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan 9 

Menurut pasal 56 ayat (i) Undang— Undang Nomor 32 tahun 200/)., Kepala 
Paerah dan Wakil Kepala paerah dipiHh dalam satu pasangan calon yang 
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai 
poUtik. 

PemiUhan Kepala paerah dan Wakil Kepala Paerah diselenggarakan oleh 
Komisi PemiHhan Umum Paerah (KPUP) yang bertanggung jawab kepada jDewan 
Perwakilan Rakyat paerah (PPRP). Jadi, penyelenggara PemiHhan Kepala Paerah/ 
WakilKepala Paerah Provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) adalah KPU Provinsi. 
J 3 edangkan penyelenggara PemiHhan Kepala Paerah/Wakil Kepala paerah 
Kabupaten/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota. 

Untuk mengawasi jalannya pemiUhan Kepala Paerah dibentuklah panitia 
pengawas pemiUhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya 
terdiri atas unsur kepoHsian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. 


Keanggotaan Panwas Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala 


No. 

Tingkat 

jumlah Rnggota 

1 

Provvnsv 

5 oran g 

2 

Kabupaten/Kota 

5 oran g 

3 

Kecamatan 

3 orang 


Untuk dapat dicalonkan sebagai kepala daerah/ wakil kepala daerah, seseorang 

harus memenuhi persyaratan berikut im. 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa; 

b . 3 etia kepada Pancasila sebagai Pasar Negara, Undang— Undang jDasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, cita— cita Proklamasi 17 Rgustus 1945, dan 
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah; 

c. Berpendidikan sekurang— kurangnya sekolah lanjutan dngkat atas dan/atau 
sederajat; 

d. Berusia sekurang— kurangnya 30 (dga puluh) tahun; 

e. £>ehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 
menyeluruh dari tim dokter; 




f. Tidak pcrnah dijatuhi pidana pcnjara bcrdasarkan putusan pengadilan yang 
tclah mcmpcrolch kckuatan hukum tetap karcna melakukan tindak pidana 
yang diancam dcngan pidana pcnjara paKng lama 5 (Kma) tahun atau lebih; 

g. Tidak scdang dicabut hak pilihnya bcrdasarkan putusan pcngadilan yang tclah 
mcmpcrolch kckuatan hukum tctap; 

h. Mengenal dacrahnya dan dikcnal olch masyarakat di dacrahnya; 

i. Mcnycrahkan daftar kckayaan pribadi dan bcrscdia untuk diumumkan; 

j. Tidak scdang mcmiKki tanggungan utang secara pcrscorangan dan/ atau secara 
badan hukum yang mcnjadi tanggung jawabnya yang mcrugikan kcuangan 
ncgara; 

k. Tidak scdang dinyatakan pailit bcrdasarkan putusan pcngadilan yang tclah 
memperoleh kckuatan hukum tctap; 

l. Tidak pernah mclakukan pcrbuatan tcrccla; 

m. MemiKki Nomor Pokok W ajib Pajak (NPWP) atau bagi yang bclum mcmpunyai 
NPWP wajib mcmpunyai bukti pcmbayaran pajak; 

n . Menyerahkan Paftar Riwayat llidup lengkap 
yang mcmuat antara lain riwayat pcndidikan 
dan pckcrjaan scrta keluarga kandung, suami 
atau istcri; 

o. Belum pcrnah mcnjabat scbagai kepala 
dacrah atau wakil kcpala dacrah selama 2 
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang 
sama, dan 

p. Tidak dalam status sebagai pcjabat kcpala 
dacrah. 

Bagaimana jika ada persyaratan ya.ng kurang dapatkah dicalonkan t ? Hpa 
alasannya? 

PcmiKhan Kcpala pacrah dan Wakil Kepala pacrah dilakukan mclalui tahapan 

sepertt bcrikut: 

a. Pcnctapan paftar Pcmilih; 

b . Pcndaftaran dan Penetapan calon kcpala dacrah/ waktl kepala dacrah; 

c. Kampanyc; 

d. Pcmungutan £>uara; 

e. Pcnghttungan Suara; 

f. Pcnctapan pasangan calon kcpala daerah/waktl kcpala dacrah terptlih, 
pcngcsahan, dan pclantikan. 





Pers-yaratan pemilih untuk pemilihan kepala daerah/ wakil kepala daerah sama 
dengan persyaratan untuk pemiKhan umum biasa. hanya bedanya, kalau pemilihan 
kepala daerah provinsi, yang berhak mermKh adalah warga provinsi tersebut. 
Permkian pula dalam pemilu kepala daerah kab upate n/ko ta, yang berhak memiUh 
adalah warga kabupaten/kota yang bersangkutan saja. 

Mengapa harus demikian Q Q oba. diskusikan dengan teman sebangkumu! 

10. Pemilu dalam Kehidupan Bangsa Indonesia 

Sebagai negara yang menganut asas demokrasi dalam pemerintahannya, 
pemiKhan umum merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. 

Pemilu di Indonesia tidak hanya untuk memiKh wakil— wakil rakyat saja, tetapi 
juga untuk memiKh Gubernur dan Wakil Gubernur, WaK Kota dan Wakil WaK 
Kota/Bupati danWakil Bupati, bahkan untuk memiKhPresiden dan WakilPresiden. 

Pemilu untuk memiKh Presiden dan Wakil Presiden dimulai tahun 2004. 
Pemikian pula pemilu Kepala paerah (Pilkada). Pilkada ini baru dimulai sejak 
lahirnya UU N0.32 tahun 200/).. 

jDalam praktiknya, pelaksanaan pemilu Kepala paerah masih diwarnai dengan 
berbagai masalah. Ital ini menunjukkan bahwa bangsa kita masih belum cerdas 
dan dewasa dalam berpoKtik. 

Rpa buktinya bahwa bangsa kita belum cerdas dalam berpolitik sehingga dalam 

Pilkada seringmenimbulkan masalah 9 

^ Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1 945 

L,embaga—lembaga negara apa saja yang ada dalam UUj) hasil 

amandemer/? Rpa tugas dan wc wc na ngnya ( ? 

Palam Undang - Undang JDasar 1945 hasil amandemen terdapat lembaga - 
lembaga negara dengan tugsa dan we wertang yang berbeda— beda. Lcmbaga— lembaga 
negara tersebut menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan tugas dan 
wewenangnya masing - masing. 

L embaga-lembaga negara tersebut meKputi: 

I. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

jDalam Undang— Undang Pasar Negara RepubKk Indonesia Tahun 19^.5 hasil 
amandemen, pengaturan mengenai MejeKs Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
termuat dalam pasal 2 dan pasal 3. 


Menurut pasal 2UUJD 1945, Majehs Permus-yawaratan Rak-yat terdiri atas anggota 
jDewan Perwakilan Rakyat dan anggota JDewan Perwakilan Daerah yang dipiHK 
melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang— undang. MajeUs 
PermusywaratanRakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Segala putusan 
MajeUs Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. 
Berdasar keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan hal - hal berikut: 

a. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota jDewan Perwakilan Rakyat (JDPR) 
dan pewan Perwakilan Daerah CDPp); 

b. Rnggota MPR dipilih oleh rakyat melalui pemiUhan umum; 

c . jDalam Uma tahun, MPR bersidang sedikit-dikitnya satu kali; 

d. Stdang MPR dilakukan di ibu kota negara; 

e. Segala putusan MPR dtlakukan dengan 
suara terbanyak. 

Tugas dan wewenang MPR menurut 
pasal 3 UUJD 1945 adalah sebagat berikut: 

a. mengubah dan menetapkan Undang— 

Undang Pasar; 

b. melanrikPresidendan/atauWaldlPresiden; 

c. dapatmemberhenrikanPresidendan/atau 
WaktlPresiden dalam masa jabatannya. 



Gambar 2.3 Gedung MBR/DER 


Jika membaca keterangan tersebut, siapayanglebih tinggi kedudukannya antara 
Presiden denganMPR 9 

2. Presiden dan Wakil Presiden 

Tahukah kamu siapa presiden R I sekarang r ?Pagaimana kedudukanPresiden 
dan WakilPresiden dalam tatapemerintahan negaralndonesia 9 

Presiden adalah kepala eksekuttf dalam pemertntahan Indonesta. Kepala 
ekesekutlf arttnya kepala pemertntahan yang melaksanakan undang— undang. Sesuat 
dengan pasal 4 ayat t UUP 1945, Prestden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemertntahan menurut Undang— Undang jDasar. palam melakukan 
kewajtbannya Prestden dtbantu oleh satu orang Wakil Presiden. 

Presiden dan WaktlPresiden dtptlth dalam satu pasangan secara langsung oleh 
rakyat. Pasangan calon Prestden dan Waktl Presiden dtusulkan oleh partat poltttk 
atau gabungan partat polttik peserta pemtlthan umum sebelum pelaksanaan 
pemtlthan umum. 



: SD/MI KelasYI 


Bolehkah calon Presiden dan Wakil Presiden cidak dicalonkan oleh parcai 
policikORpa alasannya 9 

Prcsidcn dan Wakil Prcsidcn mcmcgang jabatannya sclama masa Kma tahun 
dan sesudahrrya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu 
kali masa jabatan. Rrtbrya, Prcsidcn dan Wakil Prcsiden harrya bolch mcnjabat 
sclama dua pcriodc (io tahun). Bila telah mcnjabat sclama dua pcriodc Cio tahun), 
ia tidak bolch dicalonkan lagi. 

Bagaimarta bila rakyacmasih menghendakiPresiden dan Wakil Presiden unCuk 
menjabac kembali 9 


Presiden dan/ atau WakilPrcsidcn dapat dibcrhentikan dalam masa jabatannya 
oleh MPR atas usul JDPR apabila: 

a. tcrbukti tclah melakukan pclanggaran hukum bcrupa pcngkhianatan tcrhadap 
negara, mclakukan korupsi, mclakukan atau menerima pcnyuapan, mclakukan 
tindak ptdarra bcrat lainnya, atau mclakukan pcrbuatan tcrccla; 

b . tcrbukti tidak lagi mcmcnuhi syarat scbagai Presiden dan/ atau WakilPrcsidcn. 



Tugas prcsidcn dibcdakan kc dalam dua bagian, yakni scbagai “kcpala 
pcmcrintahan" dan scbagai “kcpala ncgara“. 

a. Sebagai Kepala Pemerintahan 

Sebagat Kcpala Pemerintahan prcsrden mcmiKki tugas scbagai bcrikut: 

1 ) mcmcgang kckuasaan pemerintahan mcnurut Undang— Undang Pasar (pasal 
4 ayat i UUP 1945); 

2) Mcnctapkan Pcraturan Pcmcrintah untuk menjalankan Undang - Undang 
scbagaimana mcstinya (pasal 5 ayat 2 UUJD 1945); 



3 ) Membentuk JDewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan 
pertimbangan kepada Presiden (pasal 16); 

4) Mengangkat dan memberhentikan menteri— menteri (Pasal 17 ayat 2); 

5 ) Mengajukan Rancangan Undang— Undang kepada Pewan Perwakilan Rakyat 
(PPR) (Pasal 5 ayat 1); 

6) Bersama— sama JDPR menyetujm setiap rancangan undang— undang (Pasal 20 
ayat 2); 

7) Mengesahkan rancangan undang— undang yang telah disetujui bersama dengan 
PPR (Pasal 20 ayat 4); 

8 ) Menetapkan PeraturanPemerintah sebagai Penggantri Undang— Undang (Pasal 

22 ayat i); 

9 ) Memberi grasi dan rehabiHtasT dengan pertimbangan Mahkamah Rgung (Pasal 

n ayat i); 

1 0 ) Memberi amnestri dan abolist dengan memperhattkan perttmbangan Pewan 

Perwaktlan Rakyat (DPR). 

b. Sebagai Kepala Negara 

3 ebagat Kepala Negara, Prestden mempunyat tugas dan wewenang sepertt 
berikut: 

i ) Membuat perjanjtan dengan negara latn dengan persetujuan JDewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal ti ayat 1); 

2) Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat i); 

3 ) Menerima duta dart negara latn (Pasal 13 ayat 3); 

4) Memberi gelar, tanda jasa, dan latn - latn tanda kehormatan (Pasal 15); 

5 ) Memegang kekuasaan tertinggt atas Hngkatan Darat, Rngkatan L a ut, dan 
Rngkatan Udara (Pasal 10) 

6) Menyatakan perang dan membuat perdamatan dengan negara lain dengan 
persetujuan PPR (Pasal n ayat 1); 

7) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12). 

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Rpa tugas danperan serta fungsipe\Kan Perwakihn Rakyad? 

Menurut pasal 19 ayat 1 UUP 1945 Pewan Perwaktlan Rakyat (DPR) dtptlth 
oleh rakyat melalut pemtlthan umum dan susunannya dtatur dengan undang— undang. 
DPR berstdang sedtkttnya sekalt dalam setahun. 

DPR merupakan lembaga pemegang kekuasaan legislatif (pembuat Undang— 
Undang) yang mencakup: 



: SD/MI KelasYI 


a. mcmbahas dan mcnyctujui bcrsama rancangan undang— undang yang diajukan 
presidcn; 

b . mcmiUki fungsi lcgislasi, fungsi angparan. dan fungsi pcngawasan (pasal 20H ayat i). 
JDari sudut pandang ketatanegaraan, JDPR mcmpunyai fungsi sepcrtri bcrikut: 

a. Eungsi lcgislasi atau pcmbuat Undang— Undang; 

b. Pungst control atau mengawast pcmcrtntah (Prcstdcn dan Wakil Prcsidcn); 

c . Purigst perwaktlan (rcprcscntast) dart rakyat Indoncsta. 

JDPR juga mcmtltkt hak. I tak-hak PPR adalah scpcrtt berikut: 

a. llak tntstatif, yattu hak PPR untuk mcngajukan rancangan udang— undang 
kcpada prestden/ pcmcrtntah; 

b. hak angket, yaitu hak PPR untuk mcngadakan pcnyclidtkan atas suatu 
kcbtjaksanaan prestden/ pemertntah; 

c . Itak budgct, yattu hak PPR untuk mcngajukan anggaran (RRPBN); 

d. Itak amandcmcn, yattu hak PPR untuk mcnilat atau mcngadakan pcrubahan 
atas Rancangan Undang— Undang; 

c. itak intcrpclast, yaitu hak JDPR untuk memtnta kctcrangan kcpada Prestden; 
f. itak Pcttsi, yattu hak PPR untuk mcngajukan pcrtanyaan atas kcbtjaksanaan 
yang dtambtl pemertntah/Prestden. 



Sumber: vAndede.com 


Gambar a.5 Sidang DPR 


4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Rpa itu BPK9Rpa saja fungsi dan tugasnya 9 

Badan Pemertksa Kcuangan (BPK) mcrupakan badan yang bcrtanggung jawab 
mcmcrtksa kcuangan ncgara. Badan tnt mcmcrtksa scmua pelaksanaan BPBN. Itastl 
pcmcrtksanaannya dtberttahukan kcpada JDPR, JDPJD, dan JDPRJD scbagat bahan 
pcntlatan atau pcngawasan dalam pcmbahasan R 7 JPBN tahun bertkutnya. 



Kcdudukan BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, tetapi tidak 
berdiri di atas pemerintah. Rrtinya, bebas dari pengaruh pemerintah, tetapi tidak 
boleh memerintah kepadaPresTden/WakilPresTden.PresTden danWakil Presiden 
tidak harus bertanggung jawab kepada BPK. 

£>elain memeriksa keuangan negara, BPK juga mengatur tentang pajak serta 
hal— hal keuangan lainnya sesuai dengan undang— undang. 

5. Mahkamah Agung (MA) 

tSiapaMahkamahHgungituP/ipa. tugas, peran, dan fungsinya. 9 

Palam pasal 24 UU.JD 1945 disebutkan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Rgung dan lain - lam badan kehakiman menurut undang - undang. 
Mahkamah Rgung dan badan peradilan lainrrya adalah pemegang kekuasaan 
kehakiman yang merdeka atau lepas dari pengaruh kekuasaan pemermtah. 

Mahkamah Agung (M 7 D merupakan lembaga yudikatif (mengadiK pelanggar 
undang - undang). Menurut pasal 28 — 29 UU Nomor 14 tahun 1985, tugas dan 
wewenang MTd antara lain: 

a. Memeriksa dan memutuskan: 
i ) permohonan kasasi; 

2) sengketa tentang kewenangan 
mengadiU; 

3) permohonan peninjauan kembaU 
putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

b. Memutuskan permohonan kasasi 

terhadap putusan pengadilan tingkat 
banding atau tingkat terakhir dari Gambar 2 . 6 Sidang MahkamaK Hgung 

semua Ungkungan peradilan. 

Selain lembaga— lembaga negara tersebut, menurut UUP 1945 hasil perubahan 
terdapat lembaga— lembaga lamnya, yakni: 

6. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

jSiapa Jdew/an Perwakilan paerah (DPJ)) itu Q Hpa tugas, peran, dan 
fungsinya 9 

Rnggota jDewan Perwakilan jDaerah (JDPJD) dipiUh oleh rakyat dari setiap 
provinsi melalui pemiUhan umum. Rnggota JDewan Perwakilan JDaerah dari setiap 
provinsi jumlahnya sama. Jumlah seluruh anggota pewan Perwakilan JDaerah itu 
tidak boleh leblh dari sepertlga anggota JDewan Perwakilan Rakyat. Jika anggota 
JDPR ada 600 orang, maka anggota JDPJD ridak boleh lebih dari 200 orang. 





: SD/MI KelasYI 


Dewan Perwakilan jDaerah bersidang sedikrtnya sekali dalam setahun. Pewan 
Perwakilan Paerah dapat mengajukan Rancangan Undang— Undang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada pewan 
Perwakilan Rakyat. £>elatn mengajukan RUU tersebut, PPP juga turut membahas 
dan mengawast pelaksanaan UU tersebut. 

7. Mahkamah Konstitusi (MK) 

Rpa itu Mahkamah Konstitusi 1 ? /ipa tugas, fungsi, danperannya Q 

Palam pasal 24 ayat (2) UUJD 1945 dtsebutkan, kekuasaan kebakiman 
dtlakukan oleh sebuab Mabkamab Hgung dan badan peradtlan yang berada dt 
bawabnya dalam lingkungan peradtlan umum, lingkungan peradtlan agama, 
Ungkungan peradtlan miltter, Ungkungan peradtlan tata usaba negara, dan sebuah 
Mahkamab Konstttusi. 

Mabkamab Konsritust memtliki berwenang mengadtli pada ttngkat pertama 
dan terakbir yang putusannya bersifat final untuk mengujt undang— undang terbadap 
Undang— Undang jDasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya dtbertkan oleb Undang— Undang pasar, memutus pembubaran 
partat poltttk, dan memutus perselistban tentang basil pemtliban umum. 

Mabkamab Konsritust wajib membertkan putusan atas pendapat jDewan 
Perwaktlan Rakyat mengenat dugaan pelanggaran oleb Prestden dan/ atau Waktl 
Prestden menurut Undang— Undang jDasar. 

Jadi, apa tugas pokok Mahkamah Konstitusi? jDiskusikan dengan temanmu! 

8. Komisi Yudisial 

S>iapaKomisi Yudisial ituJRpa tugas dan fungsinya 9 

Komisi Yudtstal adalab lembaga yang bersifat mandtrt yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan baktm agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluburan martabat, serta pertlaku 
haktm. 

Hnggota Komisi Yudtstal barus mempunyat pengetabuan dan pengalaman dt 
btdang bukum serta memtliki integrttas dan keprtbadtan yang ttdak tercela. Hnggota 
Komisi Yudtstal dtangkat dan dtbehenttkan oleb Presiden dengan persetujuan 
jDewan Perwaktlan Rakyat. 


Tugas dan Fungsi Pemerintahan 

Baik di tingkat pusat maupun di tingkat dacrah, pcmcrintahan mcmiUkT fungsinya 
masing-masing. 

I. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Pusat 

Rpa saja tugas dan tungsi pemerintahan pusaR? 

Secara garis besar, fungsi pcmcrintahan pusat ada tiga macam, yattu: 

a. hungst legtslattf, yattu fungst mcmbuat undang— undang; 

b. Eungst cksckuttf, yaitu fungsi mclaksanakan undang— undang; dan 

c . Eungst yudtkarif, yattu fungst pcngawasan tcrhadap pclaksanaan undang— undang. 

Eungst lcgislattf dt ncgara Indoncsta dtjalankan oleh Majclts Pcrmusyawaratan 
Rakyat, JDcwan Perwaktlan Rakyat, dan pcwan Pcrwakilan jDaerah. Bcrkcnaan 
dcngan fungsinya scbagat lcmbaga lcgislatif, maka MPR, BPR, dan jDPjD 
mclaksanakan tugasnya scbagat lcmbaga lcgislatif. Tugas dan wcwcrtang lembaga— 
lcmbaga tni tclah dtbahas pada uratan mcngcnat lcmbaga - lcmbaga ncgara. 

Eungst cksckuttf dtjalankan olchPrcstdcn/WakilPrcstdcn dan para mcntcrt/ 
kabinct. Mcngcnat tugas dan wewenang Prcstdcn/Wakil Prcstdcn juga sudah 
dtjelaskan dalam pcmbahasan matcrt lembaga— lcmbaga ncgara. 

Eungst yudtkattf dtjalankan olch Mahkamah Hgung dan Mahkamah Konstitusi. 
T ugas dan wc wcrtang Mahkamah Hgung dan Makkamah Konstitusi telah dturatkan 
tcrdahulu. 

Palam tata pemertntahan Indoncsta tcrdapat kcunikan tersendtrt, yakni pada 
lcmbaga Prcstdcn. Selatn scbagat lcmbaga cksckuttf tcrnyata Prcstdcn dtbcrt tugas 
lcgtslattf dan yudtkattf, mcsktpun untuk mcnjalankan fungst tersebut harus ada 
konsultast dcngan lcmbaga tc rkait. Sebagat contoh, dalam kcadaan mcmaksa,Prcsidcn 
bcrhak mcnctapkan Pcraturan Pemertntah scbagat Pcnggantt Undang - Undang. 
Prcstdcn juga menetapkan bcrbagat pcraturan untuk mclaksanakanUndang - Undang. 

Mengapa Presiden diberi tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatiP? Rpa 
tujuannya 9 


2 . Tugas dan Fungsi Pemerintahan Daerah 

Siapa sajapemegangfungsipemerintahan daerah 9 

Penyelenggara pcmcrtntahan dacrah adalah pemertntah dacrah dan Pcwan 
Pcrwaktlan Rakyat jDaerah (JDPRD). Pcmcrtntah dacrah dtptmptn olch Kcpala 
Paerah yang dtbantu olch Waktl Kcpala pacrah. 


: SD/MI KelasYI 


Kcpala jDaerah sebagai kcpala pemerintah daerah menjalankan fungsi eksekutif 
di dacrah, sedangkan JDewan Perwakilan Rakyat JDacrah (JDPRJD) menjalankan 
fungsi legisladh 

Palam menjalankan fungst eksekuttf, Kepala Paerah memtliki tugas dan 
wewenang sebagat bertkut: 

a. memtmptn penyelenggaraan pemcrtntahan daerah berdasarkan kebtjakan yang 
dttetapkan bersama JDPRJD; 

b. mengajukan rancangan Peraturan Paerah (Perda); 

c . menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama PPRJD; 

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang HPBJD kcpada JDPRJD 
untuk dtbahas dan dttctapkan bersama; 

e. mengupayakan terlaksananya kewajtban daerah; 

f. mewaktli daerahnya dt dalam dan dt luar pengadtlan, dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untuk mewaktltnya sesuat dengan peraturan perundang— 
undangan; dan 

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang— 
undangan. 

jDalam menjalankan fungst legtslattf. PPRJD mempunyat tugas dan wewenang 
sebagat berikut: 

a. membentuk Perda yang dtbahas dengan kepala daerah untuk mendapat 
persetujuan bersama; 

b. membahas dan menyetujut rancangan Perda tentang RPBJD bersama dengan 
kepala dacrah; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan 
perundang— undangan latnnya, peraturan kepala daerah, HPBJD, kebtjakan 
pemertntah dacrah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan 
kerja sama tnternastonal dt daerah; 

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhenttan kepala dacrah/wakil kepala 
daerah kepada Presiden melalui Mentrt JDalam Negeri bagi JDPRJD provtnst dan 
kepada Mentri JDalam Negert melalut Gubernur bagi JDPRJD kabupaten/kota; 

e . memtlth waktl kepala daerah dalam hal ter jadt kekosongan jabatan waktl kepala 
daerah; 

f. membertkan pcndapat dan perttmbangan kepada pemertntah daerah terhadap 
rencana perjanjtan internastonal dt daerah; 

g. membertkan persetujuan terhadap rencana kerja sama tnternastonal yang 
dtlakukan oleh pemertntah daerah; 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemcrtntahan dacrah; 


i. membentuk panitria pengawas pemilihan kepala daerah; 

j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUJD dalam penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah. 

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan 

pihak keriga yang membebani masyarakat dan daerah. 

jDalam pemerintahan desa, pemegang fungsi eksekurif adalah kepala desa, 
sedangkan pemegang fungsi legislarif adalah Badan Pe rrnusy awaratan Pesa (BPP). 

Ra n g k u m a n 

1 . Negara Indonesia menganut paham demokrasi dalam pemerintahannya. 
Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, tetapi sistem demokrasi 
■yang dianut adalah demokrasi perwakilan. Untuk memilih wakil rakyat 
dalam pemerintahan diadakan pemilihan umum. 

2 . Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 
dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang pasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil— wakil rakyat dan wakil daerah, 
serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh 
dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana 
diamanatkan Undang - Undang pasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Rsas pemilu meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

5 . Pemilihan umum pertama kali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden 
di Indonesia dilakukan dalam pemilu tahun 2004. jSebelumnya, Presiden 
dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

6. Menurut UUJD 1945 lembaga— lembaga negara yang menjalankan tugas 
pemerintahan pusat ialah MPR, JDPR, Presiden, BPK, MH ditambah dengan 
Mahkamah Konsritusi, Komisi Yudisial, JDPJD, dan Komisi Pemilihan Umum. 

7. ^ccara umum fungsi pemerintahan dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu 
fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Karena perbedaan 
fungsv, maka tugas dan wewenangnya pun berbeda. 

8. pi daerah, pemegang kekuasaan pemerintahan ialah kepala daerah dan 
JDPRJD. Kepala paerah sebagai pemegang fungsi eksekutif, sedangkan PPRD 
sebagai pemegang fungsi legislatif. 

9 . JDi tingkat desa, pemegang kekuasaan eksekutif adalah kepala desa, sedangkan 
pemegang kekuasaan legislatif adalah Badan Permusyawaratan jDesa (BPp). 

1 0 . Pembedaan fungsi pemerintahan dilakukan agar semua tujuan dan cita - 
cita negara dapat tercapai. 


5' 


: SD/MI KelasYI 


rj^P Aku Warga Negara Indonesia untuk 


Kegiatan Siswa 


Kegiatan I 

Tcmukan Undang— Undang jDasar Ncgara Republik Indoncsia Tahun 1945 yang tclah 
d laman d em e n kan, lalu tcmukan informasi bcrikut: 
i . Rpa saja lcmbaga— lembaga ncgara yang tcrmuat dalam UUJD 1945? 

2 . Kcmukakan lembaga— lcmbaga ncgara yang mcnjalankan fungst lcgtslattf, eksckuttf, 
dan yudtkattf. 

3 . Tultskan pula tugas dan wewenang MPR, jDPR, Prestden, BPK, MR, Mahkamah 
Konstitust, Komist Yudistal, dan pcwan Pcrwaktlan Paerah. 


Kegiatan 2 

Tcmukan Undang - Undang Pemtlthan Umum (UU Nomor 1 2 tahun 2003), lalu galtlah 
tnformast bcrikut ini: 

1 . Kcmukakan tugas KPU Pusat 

2 . Kcmukakan tugas KPU Provtnst 

3 . Kcmukakan tugas KPU Kabupaten/Kota 


Kegiatan 3 

Pelajart UU Pemtlu, lalu kcmukakan syarat— syarat menjadt anggotaKPU. 


Kegiatan 4 

Tcmukan Undang - Undang Pemertntahan Pacrah (UU Nomor 3 2 tahun 2004), lalu 
galtlah tnformast bcrtkut ini. 

1 . Kcmukakan pelaksana pcmtlthan Kcpala pacrah/Wakil Kepala Pacrah Provinsi 
dan Kabupatcn/Kota. 

2. Rpa tugas KPUP, PPK, dan PPS dalam pcmilihan Kcpala jDaerah dan Waktl 
Kcpala pacrah. 




Kegiatan 5 


Setelah kalian mempelajari Bab ini, coba kalian kemukakan beberapa kelemaban dan 
kelebiban sistem pemerintahan demokrasi. Biskusikan dengan teman kalian. Tuliskan 
basil diskusi kalian dalam format seperti contob berikut. 


Kelebiban ®Kstem Pemerintaban 

Kelemaban “Kstem Pemerintaban 

Pemokrasi 

Pemokrasi 



ian Bab 2 


A.Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepatlTuliskan dalam kertas 
lain! 

i . Snstem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia dalam peme rin tabannya ialab sistem 
demokrasi 

a. ekonomi 

b. langsung 

c. poKtik 

d. perwakilan 

2. Pelaksanaan PemiKban Umum (Pemilu) di Indonesia dilakukan setiap 

a. 3 tabun sekali 

b. tabun sekali 

c. 5 tabun sekali 

d. 8 tabun sekali 




AkuWarga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 


3. Menurut Undang— Undang Nomor 1 2 tahun 2003 pemilihan umum di Indonesia 
d i se le nggar akan untuk memilih 

a. anggota DPR 

b. anggota DPD 

c . anggota legislatif 

d. Presiden dan Wakil Presiden 

Hsas pemilu yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat 
berKak mermKh dalam pemiUKan umum adalaK asas . 

a. langsung 

b. umum 

c. bebas 

d. rahasia 

5 . Pi Indonesia, pemilu pertama diselenggarakan pada taKun . 

a * 1 9 55 

b. 1971 

c. 1977 

d. 1982 

6. Pemilu pertama dalam rangka memiUh Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 
dilaksanakan pada tahun 

a. 1992 

b. 1997 

c. 1999 

d. 200/j. 

7. Yang menjadi penyelenggara pemiUhan Bupati/Wakil Bupati ialaK 

a. KPUPusat 

b. KPU Provmsi 

c . KPU Kabupaten/Kota 

d. DPRP Kabupaten/Kota 

8. Jumlah anggota KPU Pusat adalah 

a. 3 orang 

b. 5 orang 

c . 7 orang 

d. n orang 


53 


g. Fungsi legislatif dt Indonesia dijalankan oleh 

a. Presiden dan Wapres 

b. Mahkamah Hgung 

c . JDewan Perwakilan Rakyat 

d. Badan Pemeriksa Keuangan 

1 o . Yang tidak termasuk ke dalam tugas dan fungst MPR talah . 

a. menetapkan UUJD 

b. melanttk Prestden dan Waktl Prestden 

c . memberhenttkan Prestden/W aktl Prestden 

d. memertksa keuangan negara 

1 1 . PPR memilikt hak membuat rancangan undang— undang. Itak tnt dtsebut hak . 

a. pettst 

b. tntstattf 

c. angket 

d. budget 

1 1 . jDalam pemertntahan pusat, pmegang kekuasaan eksekutrif ialah 

a. Presiden/WaktlPresiden 

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c . jDewan Perwakilan Rakyat 

d. Mahkamah Hgung 

13. pt ringkat pemertntah desa, pemegang kekuasaan legislarif talah . 

a. BPP 

b. Kepala Pesa 

c. ^ckretarts JDesa 

d. Perangkat Pesa 

i/).. Yang bukan tugas Prestden sebagat kepala pemertntahan, ■yaknt 

a. menetapkan Peraturan Pemertntah 

b. mengangkat dan memberhenttkan mentert— mentert 

c. membentuk dewan perttmbangan 

d. membuat perjanjian dengan negara latn 




AkuWarga Neg 


ikSD/MI KelasYI 


1 5 . tiasil kcr ja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dtlaporakan kepada lembaga - 
lembaga berikut, kecua.li . 

a. PPP 

b. PPR 

c. PPRP 

d. Presiden 


B.lsian 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

i . Negara Indonesia menganut paham demokrasi. jDemokrasi’ berasal dari bahasa 
Yunani, yakni berasal dari kata . yang arrinya . dan kata . yang arrinya . 

i . Guna mermlih wakil— wakil rakyat dan menyusun pemerintahan negara, di Indonesia 
diadakan 

3. PemiHhan umum di Indonesia diselenggarakan setiap tahun sekali. 
zp Pemilihan umum dilaksanakan oleh lembaga pelaksana pemilu yang disebut 
5 • Bnggota KPU terdiri atas . orang dan diambil dari 

6. Tugas dan wewenang MPR menurut pasal 3 UUJD 1945 ialah 

7. Tembaga negara yang mewakili daerah d i ringkat pusat ialah . 

8. Tembaga negara dalam UUJD 1945 yang memegang kekuasaan legislarive ialah . 

9. llak PPR untuk mengadakan peneHtian atas kebijakan yang dilakukan presiden 
disebut hak 

1 0 . Yang memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintah (eksekutiD di ringkat Provinsi 
ialah 

1 1 . hungsi pemerintahan ada riga macam, yaitu fungsi .., ., dan . 

1 1 . JDalam tata pemerintahan Indonesia, Presiden memegang fungsv sebagai lembaga 

1 3 . C,ontoh fungsi Presiden sebagai lembaga legislasi ialah pada saat 

14. Tembaga di Indonesia yang menjalankan fungsi yudikatiT ialah 

1 5 . Yang berwenang memutuskan sengketa antarlembaga negara ialah 



55 


C.Essay 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang 
benar! Kerjakan dalam kertas lain! 

1 . Rpa tujuan cKselenggarakannya pemiKKan umum 1 ? 

2. Jelaskan asas— asas pemiUKan umum menurut UU Nomor 12 taKun 2003! 

3. Kemukakan lembaga apa saja ■yang dibentuk dengan pemiKKan umum? 
zp Jelaskan tiga fungsi pemermtaKan! 

5 . Kemukakan lembaga negara ■yang memegang fungsi legislatif! 

6. Jelaskan tugas dan wewenang Komisi Yudisial! 

7. Jelaskan tugas dan wewenang MaKkamaK Konstitusi! 

8. Kemukakan lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya pemerintaKan 
negara oleK Presiden! 

9. £Kapa yang berKak memberKentikan Presiden dan W akil Presiden jika terbukti 
melakukan tindakan korupsi dan melanggar Kukum yang berat 9 

1 0 . Kemukakan tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintaban! 

1 1 . Kemukakan 5 Kak Pewan Perwakilan Rakyat! 

1 2 . Jelaskan tugas MaKkamaK Hgung! 

1 3 . Kemukakan pemegang kekuasaan legislatrif dan eksekurif di Provinsi! 

12).. Kemukakan pemegang kekuasaan legislarif dan eksekutif di Kabupaten/Kota! 

1 5 . Kemukakan pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat desa! 



Aku Warga Negara Indonesia untuk SD/MI KelasYI 


Latihan Semester l 


A.Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

i . Nilai juang yang mcnonjol saat mcmpcrsatukan pcrbcdaan pcndapat dalam sidang 
BPUPKl dan PPKl yakni mlai . 

a. kctuhanan 

b. rcla bcrkorban 

c. kcbcrsamaan 

d. kcikhlasan 

2. Nilai juang adalah scsuatu yang 

a. bcrharga dalam pcrjuangan 

b. bcrguna dalam pcrjuangan 

c. mcnghambat pcrjuangan 

d. mcnjadi alat pcrjuangan 

3 . Bcrikut ini yang tidak tcrmasuk tahapan dalam proscs pcrumusan Pancasila scbagai 
dasar negara, yakni sidang 

a. BPUPKIl 

b. Panitia Scmbilan 

c. PPKI 

d. Konstituantc 

zp Tokoh yang mcngusulkan agar Pasar Ncgara RepubHk Indoncsia dibcri nama 
Pancasila pada tanggal i Juni 1945 ialah 

a. Brs. Moh. hatta 

b. Mr. Muh. Yamin 

c. Mr. R. Subarjo 

d. Ir. Sockarno 

5 . Bcrikut mlai— nilai pcr juangan yang tridak mcnjiwai para pc juang kemerdekaan pada 
saat pcrumusan Pancasila scbagai dasar ncgara, yakni . 

a. pamrih 

b. kcikhlasan 

c. kegigihan 

d. kcbcrsamaan 



6. Contoh pcrwujudan nila i kebersamaan dalam kehidupan siswa misalnya 

a. menengok teman yang sakit 

b. menolong orang yang sedang berkelahl 

c . memberi makan fakir miskhi 

d. membantu teman yang sedang ulangan 

y. Untuk mempersatukan bangsa, nilai juang ■yang patut dimiUki bangsa kita saat ini 
ialah nilai 

a. kegigihan 

b. rela berkorban 

c . keikhlasan 

d. kebersamaan 

8. Berikut termasuk sikap gigih, kecuali . 

a. sabar dan ulet 

b. mudah bosan 

c. tak mudah bosan 

d. pantang menyerah 

9 . Berikut ini bukan nilai Pancasila, yakni 

a. Ketuhanan 

b. Kemanusiaan 

c . Kebangsaan 

d. Kebebasan mutlak 

i o . Bukti yang menunjukkan bahwa dalam proses perumusan dasar negara para pejuang 
bangsa kita menjunjung nilai kebersamaan ialah diubahnya sila Ketuhanan, dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk— pemeluknya menjadt 

a. Ketuhanan yang berkeadilan 

b. Ketuhanan Yang Maha 6jsa 

c. Ketuhanan yang kebudayaan 

d. Ketuhanan yang berkemanusiaan 

1 1 . Ketika hendak pcrgi ke sekolah, JDewi menolong anak yang tertabrak sepeda motor. 
Rkibatnya, ia terlambat masuk sekolah. Nilai pcrjuangan yang dilakukan JDewi 
adalah nilai 

a. keadilan 

b. rela berkorban 

c . keberanian 

d. kebersamaan 


Aku Warga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 


1 1 . Palam berdiskusi, Tatang ridak marah meskipun pendapatnya dikritik oleh Padang 
, karena Tatang mengamalkan nilai juang, yakni nilai 

a. demokratis 

b. keadilan 

c . persatuan 

d. kemanusiaan 

13. Untuk menyelesaikan krisis di Indonesia, nilai juang yang perlu dimiHki bangsa 
kita saat ini ialah nilai . 

a. kebersamaan 

b. kemanusiaan 

c . keadilan 

d. keikhlasan 

14. Berikut peribahasa yang menunjukkan nilai kebersamaan dalam kehtdupan bangsa 
Indonesia, kecuali 

a. Bcrat sama dipikul, ringan sama dijinjmg 

b. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah 

c . Berakit - rakit ke hulu, berenang - renang ke tepian 

d. Bcrsatu kita teguh, bercerai kita runtuh 

1 5 . Rumusan Pancasila yang sah terdapat dalam Pembukaan UUP 1945, yakni pada 
alinea 

a. pertama 

b. kedua 

c . ketiga 

d. keempat 

1 6 . pistem dcmokrasi yang dianut bangsa Indonesia dalam pemerintahannya ialah sistem 
demokrasi 

a. ekonomi 

b. perwakilan 

c. polirik 

d. langsung 

vy. Pelaksanaan PemiHhan Umum (Pemilu) di Indonesia dilakukan seriap 

a. 4 tahun sekali 

b. 5 tahun sekali 

c. 6 tahun sekali 

d. 8 tahun sekali 


18. 3 esuai Undang— undang Nomor 12 tahun 2003, PemiHKan umum di Indonesia 
diselenggarakan untuk memiUh 

a. anggota JDPR 

b. anggota PPP 

c . anggota legislatif 

d. Presiden dan Wakil Presiden 

1 9 . Setiap warga negara yang memenuhi s-yarat berhak memiHK dalam pemihKan umum. 
Ini adalaK salaK satu asas pemiHKan umum, yakni asas 

a. langsung 

b. umum 

c. bebas 

d. rahasia 

20. Pi Indonesia, pemilu pertama diselenggarakan pada taKun . 

a * 1 95 5 

b. 1971 

c. 1977 

d. 1982 

21. Pemilu pertama untuk memiHh Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 
dilaksanakan pada tahun 

a. 1992 

b. 1997 

c. 1999 

d. 2004 

22. Perryelenggara pemilihan Bupati/Wakil Bupati ialaK . 

a. KPUPusat 

b. KPU Provinsi 

c . KPU Kabupaten/Kota 

d. PPRP Kabupaten/Kota 

23. Jumlah anggota KPU Propinsi adalah sebanyak 

a. 3 orang 

b. 5 orang 

c . 7 orang 

d. n orang 


6 < 


: SD/MI KelasYI 


Aku Warga Negara Indonesia untuk 

24. Fungsi legislatif dalam pemerintahan Indonesia dijalankan oleh 

a. Presiden dan Wapres 

b. Mahkamah Rgung 

c . pewan Perwakdan Rakyat 

d. Badan Pemeriksa Keuangan 

25. Berikut tnt bukan tugas dan fungsi MPR, yakni . 

a. menetapkan UUP 

b. melantik Presiden dan Wakil Presiden 

c . memberhentikan Prestden/W aktl Prestden 

d. memertksa keuangan negara 

26. Itak JDPR untuk mengajukan rancangan undang - undang dtsebut hak 

a. pettst 

b. intstatif 

c . angket 

d. budget 

27. jDalam pemertntahan pusat, pemegang kekuasaan eksekutif talah 

a. Presiden/WaktlPrestden 

b. MajelisPermusyawaratanRakyat 

c . jDewan Per waktlan Rakyat 

d. Mahkamah Hgung 

28. Bi ttngkat pemertntah desa, pemegang kekuasaan eksekuttf talah 

a. BPJD 

b. Kepala jDesa 

c . Sekretaris jDesa 

d. Perangkat Pesa 

25. Yang termasuk tugas Prestden sebagat kepala negara, yaknt . 

a. menetapkan Peraturan Pemertntah 

b. mengangkat dan memberhenttkan menteri— mentert 

c. membentuk dewan perttmbangan 

d. membuat perjanjtan dengan negara latn 



30. hasil kcrja Badan Pcmcriksa Kcuangan (BPK) dilaporakan kcpada lcmbaga— 
lcmbaga bcrikut, kecuali . 

a. PPP 

b. PPR 

c. BPRB 

d. Prcsidcn 

B. lsian 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1 . jDalam proscs pcrumusan Pancasila scbagai dasar ncgara kita dapat mcmctik nilai 
juang, yakni nilai 

2. Bukti bahwa dalam proscs pcrumusan Pancasila scbagai dasar ncgara para pcjuang 
kita mcnggunakan nilai kcbcrsamaan ialah 

3 . Nilai - nilai Pancasila yang mcngatasi bcrbagai paham dan golongan ialah nilai 

4 Nilai dalam Pancasila yang mclandasi pc juang bangsa Indoncsia dalam mcr umuskan 
dasar ncgara dalam sidang PPKI ialah nilai . 

5 . U ntuk mcmiUh wakil— wakil rakyat dan merryusun pemerintahan ncgara, di Indoncsia 
diadakan 

6. Pemihhan umum di Indoncsia disclcnggarakan sctiap tahun sckali. 

y. PcmiKhan umum dilaksanakan olch lcmbaga pclaksana pcmilu yang discbut 

8. Rnggota KPU terdin atas . orang dan diambil dari 

9. Tugas dan wcwcrrang MPR mcnurut pasal 3 UUJD 1945 ialah 

1 0 . Tembaga negara yang mcwakiK dacrah di tingkat pusat ialah . 

C. Essay 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benarlTuliskan 
dalam kertas lain! 

1 . Kcmukakan cmpat nila i juang dalam proscs pcrumusan dasar ncgara Pancasila! 

2. Jclaskan apa yang dimaksud dcngan nilai kcbcrsamaan! 

3. Jclaskan nilai juang yang harus dimiliki para pclajar saat ini dalam rangka 
mcningkatkan pcrsatuan dan kcsatuan bangsa! 

4 Jelaskan sikat gigih! Rpa manfaatnya untuk kchidupan 1 ? 


: SD/MI KelasYI 


5 . Rpa tujuan cUlaksanakanrrya pemiKhan umum 9 

6. Kemukakan pelaksana pemilu dari tingkat pusat sampai daerah! 

7. Kemukakan lembaga— lembaga negara menurut UUjD 1945 hasil perubahan! 

8. Jelaskan makna fungsi legislarif, eksekurif, dan yudikarif! 

9 . Hpa yang dimaksud dengan amnesty dan abolisi 9 

1 0 . Kemukakan lembaga legvslarif, eksekuttf, dan yudtkattf dalam tata pemertntahan 
Indonesta! 



Peran Indonesia 
dalam Lingkungan 
Negara-negara di Asia 
Tenggara 


Bangsa Indoncsia mcrupakan bagian dari masyarakat dunia. palam hubungan 
dcngan ncgara— ncgara lain dv dunia, bangsa kita mcmiliki pcran yang pcnting. Scbagai 
anggota RSGHN, Indoncsia mcmiliki pcran yang bcsar. Sclain scbagai ncgara pcndiri 
HS6HN, banyak hal yang tclah dilakukan bangsa Indoncsia dalam rangka kcgiatan 

HSeHN. 

Rpa sajakah kcgiatan yang dilakukan bangsa Indoncsia dalam rangka kcgiatan 
fiSSfiN ( ? Rpa manfaat yang dapat dipctik dari kcgiatan RS6fiN bagi bangsa kita9 
Ikutilah uraian bcrikut dcngan saksama. 



1 . menjelaskan arti dan penringnya kerjasama internasional; 
a. membedakan jenis kerjasama bilateral dan mulrilateral; 

3. menjelaskan kerjasama Indonesia dengan ASSriN; 

r|_ mengemukakan contoh peran Indonesia dalam Hngkungan negara— negara di Hsia Tenggara 



6 


Aku Warga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 


Yang Dipelajari dalam Bab Ini (Peta Konsep) 


Peran Indonesia dalam 
Lingkungan Negara- 
negaraASEAN 


Hrti dan Pentingnya 
Kerjasama 
Internasional 


]enis Kerjasama 
Internasional 


Bilateral 


Multilateral 


dengan HSCiHN 


Peran Indonesia 
dalam Kerjasama 

HSeHN 


Kata-kata Kunci: 


peran 

kerjasama bilateral 

kerjasama internasional 

kerjasama multilateral 

JDeklarasi Bangkok 

miteraka satata 



>5 


Per 


ia dalam Lingkungan Negar; 


Cj. Kerjasama dan Perjanjian Internasional 

3cbagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indoncsia sclalu menjaUn 
kcrjasama dcngan bangsa— bangsa lain. Hda bcbcrapa alasan yang mclandasi bangsa 
Indoncsia mcnjalin hubungan kcrjasama dcngan bangsa— bangsa lainnya di dunia, 
di antaranya alasan ckonomi, sosial budaya, pcrtahanan keamanan, dan alasan poKtik. 

£>ecara ckonomi, bangsa Indoncsia tidak akan mampu mcmcnuhi kcbutuhan 
hidupnya scndm. Secara sosial budaya, bangsa Indoncsia adalah makhluk zoon 
politicon, makhluk yang suka berhubungan dengan orang lain. 3ecara kcamanan, 
kita tidak aman jika tidak mcnjalin kcrjasama dcngan bangsa lain. 3ecara politris, 
kita dapat tcrkucil dari pergaulan masyarakat dunia apabila tidak mau bergaul dcngan 
bangsa-bangsa di dunia. 


I. Pengertian dan Prinsip-prinsip Kerjasama Internasional 


Kpayangdimaksud dengan kerja sama internasional 1 ? Bagaimana bentuk— 
bentuk kerja. sama internasional Q 

Manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada 
yang sanggup hidup scndiri tanpa bantuan dan 
Dcmikian juga dcngan suatu bangsa atau 
negara. Bangsa Indoncsia tidak mampu hidup 
scndiri tanpa menjalm hubungan dcngan 
bangsa-bangsa lain di dunia. 

Mcngapa suatu bangsa harus menjalin 
hubungan kcrja sama dcngan bangsa lain di 
dunia9 hal im' discbabkan karcna tidak ada satu 
bangsa pun di muka bumi ini yang mampu 
mcmcnuhi scluruh kebutuhannya scndiri. 

Tuhan telah mcnjadikan manusia d i muka bumi 
ini bcrsuku-suku dan bcrbangsa-bangsa. Tiap 
suku dan bangsa mempunyai kclcbihan dan kckurangan. Rdanya kclcbihan dan 
kckurangan ini dimaksudkan agar saling mckngkapi satu sama lairu 

Dalam kchidupan dunia Tnternasional, kcrja sama dengan bangsa lain sangat 
dtpcrlukan. Hpalagi dr cra globaKsasr scpcrti sckarang ini. Suatu bangsa yang tidak 
mau menjalin kcrja sama dengan bangsa lain, bangsa itu akan tcrtinggal jauh darr 
bangsa lain. Ingat, dahulu Jepang pcrnah mcnutup drri darr dunia luar. hanya dalam 
ioo tahun Jepang mcnutup drri darr ncgara lain, tctapr kctcrtinggalannya sangat 
jauh. Oleh scbab rtu, kcrjasama intcrnasional mcrupakan kcniscayaan (kcharusan). 


satu pun manusia di muka bumi ini 
kcrja sama dcngan orang lam. 



Gambar 30 Salah satu pcrusahaan patungan 
antara Indonesia dengan negara lain. 


Rpakah kerja sama internasional itu9 



6 < 


: SD/MI KelasYI 


DiHKat dari asal - usul katarrya kcrja sama internasional bcrasal dari kata “kcrja 
sama" dan “intcrnasionar. Kcrja sama artirrya bckcrja bcrsama— sama untuk 
mendapatkan hasil sccara bcrsama— sama. Intcrnasional berarti antarbangsa. Jadi, 
kcrja sama intcrnasional adalah kcrjasama antarbangsa atau antarorgamsast 
tntcrnastonal. 



Gambar 3.2 Kendaraan dari berbagai merek Gambar 3.3 Perusahaan Rsing di Indonesia 


Dalam mcnjalin kcrja sama tntcrnastonal, ada beberapa prtnstp yang harus 
dtpatuht pthak— pthak yang mcngadakan kcrja sama, yakni: 

a. Kcrja sama intcrnastonal haruslah dtlakukan dcngan prinsip saling 
mcnguntungkan satu sama latn; 

b. Kcrja sama tnternastonal dtabdtkan kcpada kepenttngan rtastonal; 

c . Dalam menjaltn kcrja sama intcrnastonal suatu ncgara ttdak bolch mcncampurt 
(mcngtntcrvcnst) urusan dalam negert ncgara latn. 

d. Dalam kcrja sama intcrnasional harus dtpatuht kctcntuan— kctcntuan atau 
hukum yang berlaku sccara tntcrnastonal. 

Mcnurut pendapat karnu, apa pentingnya kerjasama internasional bagi rakyat 
Indonesia 1 ? I3erikan alasanmu! 


2. Jenis-jenis Kerja Sama dan Perjanjian Internasional 

Meliputiapa saja perjanjian dan kerjasama internasional itu Q 

Dttiltk dart pihak— pihak yang mclakukannya, kcr ja sama intcrnastonal dtbcdakan 
kc dalam dua bagtan, yattu: 

a. Kcr ja sama yang dtlakukan antara dua ncgara. Kcr jasama sepertt tnt dtnamakan 
kcrja sama btlatcral. Cjontoh: kcrja sama Indoncsia dcngan Malaysta mengenat 
batas wilayah ncgara. 




Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara di AsiaTenggara 


b. Kcrja sama yang dilakukan olch lcbih dari dua ncgara. Kcrja sama scpcrti ini 
dinamakan kcrja sama multilatcral. Cjontoh, kcrja samalndoncsia dcngan negara— 
ncgara Rsia Tcnggara dalam organisasi HS^iHN. 

Kcrjasama 
I Bilatcral 


Jenis Kerjasama 
Intcrnasional 


^^^■■■■■■■■^^^e Kerjasama 

| Multilatcral 

£>elarn kcrja sama bilatcral dan multilatcral, kita mcngcnal jcnis— jcnis kcrja 
sama intcrnasional diHhat dari bidang— bidang garapannya. Hda kcrjasama dalam 
bidang poUtik, ekonomi, sosial budaya, dan pcrtahanan kcamanan. 

Kcmukakan masing - masing 2 contoh kcrjasama intcrnasional dalam bidang 
poUtik, ckonomi, sosial budaya, dan pcrtahanan kcamanan! 


Kerja Sama Negara-negara 
Asia Tenggara (ASEAN) 


I. Hakikat Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara 

Kpa makna kerjasama. negara—negaraKsia Tenggara 1 ? 


Kerjasama negpra— negpraHsiaTenggpra 
adalah bcntuk kcrjasama intcrnasional yang 
dilakukan olch ncgara— ncgara yang bcrada di 
kawasan Rsia Tcnggara. 

Salah satu bcntuk kcrjasama ncgara- 
ncgara Hsia Tcnggara adalah Kssociation 
of'T}ieSouth GastKsian Nations (HS6HN). 
Kcrjasama ncgara— ncgara HsiaTcnggara 
mcrupakan kcrja sama dalam bidang 
ckonomi dan sosial. Kcrja sama ini 
tcrmasuk kc dalam bcntuk kcrja sama 
rcgional, karena Ungkungannya tcrbatas 
pada rcgional Hsra Tcnggara. Ncgara— 
ncgara yang bcrada di luar wilayah Hsra 
Tcnggara tidak dapat bcrgabung mcnjadi 
anggota HSdHN. 



Gambar 3.4 Peta Tlsia Tenggara 


MengapaKSdKN tidak melakukan kerjasama dalam bidang m iliter 1 ? 




68 


: SD/MI KelasYI 


2. Sejarah Lahirnya ASEAN 

Bagaima.na.proses lahirnya organisasi HjSGjHN'? 

mcrupakan organisasi bangsa - bangsa Hsia Tcnggara. RJ36RN 
singkatan dari Hssociation ot The Gast Hsian Nations, artinya Perhimpunan 

Ncgara - ncgara Rsia T cnggara. RS 6 RN mcrupakan orgamsasi rcgional yang dibcntuk 
oleh wakrl Uma ncgara d i kawasan Hsia Tcnggara, yaitu: 

Hdam Malik ClndoncsTa), 

Tun Rbdul Razak (Malaysia), 

Thanat Khoman (Thailand), 

Rajaratnam (£nngapura), dan 
Narcisco Ramos (KHptna). 



Gambar 3.5 Penandatangan jDeklarasi 
Bangkok 


Kclima Mcntcri Tuar Ncgeri dari kclima ncgara itu mcnandatangani jDcklarasi 
Bangkok pada tanggal 8 Rgustus 1967 di ibukota Thailand, Bangkok. pcngan 
ditandatanganinya JDcklarasi Bangkok, maka bcrdirilah H3THN itu sebagai 
organisasi rcgional Hsia Tcnggara. 


3. Tujuan ASEAN 

Hpakah tujuan didinkannya H3GHN bagipara anggotanya Q 

Tujuan didmkannya HSTHN tcrgambar dalam JDcklarasi Bangkok. Isi JDcklarasi 

Bangkok adalah scbagai bcrikut: 

a. Mcmpcrccpat pcrtumbuhan ekonomi, kcmajuan sosial, scrta mcngcmbangkan 
kcbudayaan di kawasan ini mclalui usaha bcrsama dalam scmangat kebersamaan 
dan pcrsahabatan untuk mcmpcrkokoh landasan scbuah masyarakat bangsa— 
bangsa Rsia Tcnggara yang scjahtcra dan damai; 

b. Meningkatkan pcrdamaian dan stabiUtas rcgional dcngan jalan mcnghormati 
kcadilan dan kctcrtiban hukum dalam hubungan antarncgara di kawasan ini 
scrta mematuhi prinsip— prinsipPiagamPBB; 

c. Memngkatkan kcrja sama yang aktif dan saling mcmbantu dalam masalah— 
masalah yang mcnjadi kcpcntingan bcrsama di bidang ckonomi, sosial, tcknik, 
ilmu pcngctahuan, dan admimstrasi; 

d. £)aUng mcmbcri bantuan dalam bcntuk sarana pclatihan dan pcncHtian dalam 
bidang— bidang pcndidikan, profcsi, tcknik, dan admimstrasi; 

c. Bckcrja sama sccara lcbih cfcktif guna mcningkatkan pcmanfaatan pcrtanian 
dan industri, pcrluasan pcrdagangan dan pcngkajian masalah— masalah komoditi 
intcrnasional, perbaikan sarana— sarana, pcngangkutan dan komunikasi scrta 
taraf hidup rakyatnya; 



Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara di AsiaTenggara 


f. McmcHhara kcrja sama yang crat dan bcrguna dcngan organisasi-orgamsasi 
intcrnasional dan rcgional dcngan tujuan scrupa -yang ada dan untuk mcnjajaki 
scgala kcmungkinan untuk saling bckcrja sama sccara crat di antara mcrcka 
scndiri. 

Kpakah tujuan terscbut telah sempurna.'? Jika belum coba sempurnakan! 

lintuk mencapai tujuan tcrscbut, kcrjasama didasarkan pada bcbcrapa 

bal bcrikut: 

a. saling mengbormati; 

b. mcngakui hak sctiap bangsa; 

c . tidak ikut campur urusan dalam ncgcri ncgara masing— masing; 

d. pcrryclcsaian masalab sccara damai; 

e. tidak mcnggunakan ancaman atau kckuatan; 

f. melaksanakan kcrjasama sccara cfcktif.; 

g. miteraka setata. 

4. Struktur ASEAN 

Bagaimana struktur organisasi HjSCjHN itu 9 

Struktur organisasi R£>ejHN saat ini 
tclab mcngalami pcrubaban dari awalnya. 

Sebclum KTT R£>eHN di Bali pada tabun 
1976, struktur organisasi H£>ejHN adalab 
scpcrti bcrikut: 

Sidang Tabunan Para Menteri 
Standing Cjommittcc 
Komitc— komitc Tctap dan Kbusus 
Sekrctariat Nasional R£)CTN pada 
sctiap ibu kota ncgara— ncgara anggota 

H3eHN. 

Betclab Konfcrcnsi Tingkat Tinggi (KTT) di Bali tabun 1976, struktur 
organisasi R^CBN mcnjadi sepcrti bcrikut. 

Pcrtcmuan para kepala pcmcrintaban i&ummit Meeting). Pcrtcmuan ini 
mcrupakan kckuasaan tcrtinggi dalam H£)6jHN. 

£vdang Tabunan Mcntcri— mcntcri luar negeri H£>ejHN (Hnnual Ministerial 
Meeting). 

£ridang para mcntcri ckonomi. 



AkuWarga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 


jSidang para mcntcri non ckonomi. 

Standing Cjommittec. 

Komitc— komitc RSCHN. 

5. Indonesia dan Perkembangan ASEAN 

Bagaimana pcran Indoncsia. dalam perkembangan 9 

Ditinjau sccara formal, HSSHN mcrupakan organisasi ■yang mcmfokuskan pada 
kcrja sama dalam btdang ekonorm, sosial, dan budaya. Namun, tidak dapat diabaikan 
pula bahwa jDeklarasi Rangkok scbagai salah satu dokumcn kcputusan bcrdinnya 
HS^BN didasari oleh aspirasi dan komitmcn politik ncgara— ncgara anggota untuk 
bcrsatu dan bekerja sama dalam mcnghadapi pcrmasalahan di kawasan Hsia 
Tcnggara. Pada saat itu, kawasan Hsia Tenggara diwarnat oleh pcrgcrakan - 
pcrgcrakan dan pcrtcntangan - pcrtcntangan antara ncgara di kawasan ttu dan 
kckuatan yang bcrada dt luar kawasan. Hsptrast poltttk ■yang mcndasart Tcklarast 
Bangkok pada haktkatrrya mcrupakan upaya untuk mcwujudkan stabtlttas rcgtonal 
yang dapat mcnunjang pcmbangunan nastonal ncgara - ncgara anggota dt segala 
bidang kchidupan. 

JDalam mcwujudkan maksud dan tujuan JDcklarast Bangkok, para pemtmptn 
dan pcndtrt HSSHN menyadart, bahwa dt antara ncgara— negara anggota masth 
ada pcrbcdaan latar belakang scjarah maupun sikap poltttk. Bcgttu pula dcngan 
kenyataan bahwa dalam btdang ckonomtscbagian bcsar ncgara anggota bersatng 
scbagi pcnghastl komodtti yang sama. 

Scjak kclahtrannya, Pemertntah Indoncsta mcmbcrtkan prtorttas utama dalam 
penggalangan kcrja sama dcngan ncgara— ncgara tctangga dt sckttarnya. Sebab, dt 
stntlah lctak kcpcntringan Indoncsta yang paltng utama. Ptsamptng itu, Indonesta 
bcrkctnginan dan bcrkcyaktnan bahwa Rsta Tcnggara dapat bcrkcmbang mcnjadt 
kckuatan rcgtonal yang mandtrt dan cukup kuat untuk bcrtahan dart pcngaruh 
negattf atau gangguan dart luar. 

Bagaimana kerjasama regiortalfl£) 6 iflNini dalamperkembangan selanjutnya 9 

Palam perkembangan selanjutnya, kcrja sama antara ncgara— ncgara RSGHN 
scmaktn bcrtambah mantap dan sccara langsung berhastl mentngkatkan scmangat 
htdup scttap ncgara anggotanya. Bcntuk— bcntuk hubungan kcrja sama dalam 
Kngkungan ncgara - ncgara RSSHN tcrdtrt atas bcbcrapa btdang, yaitu btdang polttik, 
ckonomt, dan sosial budaya. 

JDi btdang politik, HS6HN mcnycpakatt untuk mcnyclcsatkan scgala 
pcrmasalahan melalut mcja pcrundtngan. Pada KTT HS6HN dt Bangkok tahun 
1995, RSSHN juga mcnycpakatt untuk mcnjadtkan kawasan Rsia T cnggara scbagat 
kawasan bcbas scnjata nukltr. 


Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara di AsiaTenggara 


X)i bidang ckonomi, ncgara - ncgara anggota H£>6jH]Sf bcrupaya mcnciptakan 
kcrja sama pcrdagangan ■yang saling mcnguntungkan. 

JDi bidang sosial budaya, kcrja sama yang sudah dilakukan adalah pertukaran 
dan kunjungan misi kebudayaan masing— masing ncgara. jDisamping itu, telah 
dilakukan pula program pcrtukaran pelajar dan mahasiswa, misalnya yang dilakukan 
olch pcmcrintah Indoncsia dan Malaysia. 

3cbagai ncgara anggota RS6RN, Indoncsia mcmihki pcran yang cukup 
pcnting. 3elain scbagai pcndiri organisasi ini, sckrctariat HS6RN juga bcrada di 
Indoncsia. Sehingga scgala aktivitas atau kegiatan HS^RN digodok di Indoncsia. 

Sebagai anggota HSdRN yang aktiTlndoncsia mcmegang pcran pcnring dalam 
mengusahakan kawasan Rsia Ten gg ara yang bcbas nuklir dan mcmprakarsai 
pcr tcmuan Jakarta lnformal Mccring CJtM) untuk mcngatasi masalah krisis Victnam. 
Ncgara— ncgara anggota R36RN sampai saat ini tcrdiri atas 10 negara, yakni: 

a) Indoncsia (8 Rgustus 1967); 

b) Malaysia (8 Rgustus 1967); 

c) KUpina (8 Rgustus 1967); 

d) £>mgapura (8 Rgustus 1967); 
c) Muang Thai (8 Rgustus 1967); 

f) Brunci JDarussalam (7 Januari 198^); 

g) Victnam (28 Juli 1995); 

h) Taos (23 Juli 1997); 

i) Myanmar (23 Juli 1997) 

j) Kamboja (16 Pesember 1998) 


jDari kcrja.sa.ma. HJ 36 IKN irti, mana ya.ng manfaatnya dapat kamu rasakan 
scbagaipclajar 9 

Beberapa hal yang dilakukan RSTRN di Ungkungan Rsia Tcnggara di 

antaranya: 

a. Mcnycsaikan konlUk antarncgara RSTRN scndiri scputar masalah pcrbatasan 
wilayah; 

b. Mcningkatkan kcrjasama dalam bidang ckonomi, peningkatan promosi 
pariwisata, pcngcmbangan scctor pangan, pcrtanian, perikanan, dan 
kchutanan; 

c. Mengadakan kesepakatan tcntang pcngcmbangan industri pcnunjang 
pcrtanian di kawasan Rsia Tcnggara, yaitu proyek pupuk urca di Indoncsia 
dan Malaysia, proyek supcrpospat di KUpina, proyek mesin diescl di Smgapura, 
dan proyck abyu soda di Thai Land; 


: SD/MI KelasYI 


d. IDibcntuk jariangan kabcl laut yang mcnghubungkan ncgara— ncgara anggota 
RSĕjRN untuk mcningkatkan komunikasi; 
c . Diadakan fesrival merryanyi, program pcrtukaran artis radio dan tclevisi, pccan 
film, pamcran lukisan dan foto, scrta pcrtukaran wartawan antaranggota 
RSDriN; 

f. Mcngadakan pcnclirian dan pcngcmbangan ilmu pcngctahuan dan tcknologi, 
pcmbcrian bcwasiswa bagi para siswa dan mahasiswa RSDriN, pclatihan dan 
kursus; 

g. Dalam bidang olah raga, RSDriN mcngadakan SDri GRM6S (£>outh 6jast 
Hsian Gamcs). 

^ Kerjasama SEAMEO 

Rpakah kerjasama 66hLMGO itu^JDalam hal apa bidanggerak kerjasama 
ird.9 

Sebelum RSDriN dibcntuk, kcrja sama rcgional d i Hsia Tcnggara sebctulrrya 
sudah dirinris dcngan discpakari adanya lcmbaga yang dinamakan South Sast Rsian 
Ministers of Sducation Oragm'zation (SGHMSO). Organisasi ini mcrupakan 
organisasi Mcntcri— menteri Pcndidikan Hsia Tcnggara. Tujuanrrya ialah untuk 
mcningkatkan kcrja sama antarbangsa di wilayah rcgional Hsia Tcnggara. 

Didang kcja sama SGHMSO adalah dalam brdang pcngcmbangan rlmu 
pengetahuan, pendidikan dan kcbudayaan. Tcmbaga ini, pada tahun 1974 
bcrarrggotakarr menteri pcndrdrkan dari ncgara Hsia Tcnggara, yaitu Indoncsia, 
Rcpublrk Khmcr (Kamboja), Taos, Malaysia, KHprna, Srngapura, Thar Land, dan 
RcpubHk Victnam (Vietnam Sclatan). Selarn rtu, ada riga ncgara, yartu Pcrancrs, 
Hustralia, danSelandia Baru yang tcrcatat scbagai anggota peserta (Hssocratc Mcmbcr). 

Sebagar lembaga yang mcncntukan garis— garis kcbrjaksanaan terringgr adalah 
SGHMSC (South Sast Hsian Ministcrs of Sducation CjounciD, scdangkan 
pclaksarranya ralah SGHMSS (South Djast Hsian Ministers of Sducatron Secretarrate) 
yang bcrkcdudukan dr Bangkok. 

Setelah scluruh Victnam drkuasai olch Victcong dan dcmrkian pula Taos dt 
bawah pcngaruh Vtctnam, maka keriga ncgara tcrscbut ttdak akttf lagt dalam 
kcgiatan— kcgiatan SGHMSO. 

Kegtatan lembaga tnt tcrutama dtsclcnggarakan mclalut program yangbcrpusat 
pada Regtonal C,cntrcs, yattu: 

a) BIOTROP, Regional Cjentre for Tropical Biology, dt Bogor Indonesta. 
b ) RSCSHM, j Regional Cjentre for Gducation, &cience and Mathematics dt Pcnang 
Malaysia. 



3 


Per 


ia dalam Lingkungan Negar; 


c ) R6(L|Q Rcgional 6 jnglish Languagc Cjcntrc, di Singapura. 
d ) Rcgional Cjcntrc for Graduatc S>tudy and Rcsearch in Rgriculturc d i 

Los Banos, KUpina. 

c ) INNOTSCh, Rcgional Cjcntrc for Cducational lnnovation and Tcchnology ; yang 
scmula di Saigon (Yictnam) kcmudian pindah kc Bangkok. 


fyy Peran Indonesia dalam Lingkungan 
Negara-negara di Asia Tenggara 


Rpa sajapcranlndoncsia dalam lingkungan ncgara—ncgara diRsia Lcnggara 9 

Bi lingkungan ncgara - ncgara Rsia Tcnggara, Indonesia memiKki pcran ■yang 
cukup pcnting. JDi antara pcran ■yang dimainkan bangsa Indoncsia lalah: 
i . Pelopor bcrdirinya HSCHN. 

Bcrsama— sama dcngan Malaysia, KKpina, Singapura, dan Muang Thai, Indoncsia 
mcndirTkan HSCHN pada tanggal 8 Rgustus 1967. 

1. Pcrintris dan pcndin SCHMO. 

Untuk mcngembangkan ilmu pcngctahuan, pendidikan dan kcbudayaan, 
Indonesia dengan beberapa ncgara Hsia Tcnggara lainnya mendmkan 

SCHMO. 

3 . Mcnggagas Jakarta Informal Mccttng. 

Saat di Vlctnam tcrjadi pcrang, Indoncsia mcmclopori perdamaian dcngan 
mclakukan Jakarta Informal Mccting (Pcrtcmuan Tidak Resmi Jakarta). 

zp Turut scrta dan mcnjadi tuan rumah dalam kegiatan SLH GHM6S- 

5 . Menjadi tempat sckrctariat HSGHN. 

6. Turut scrta menyelesaikan masalah— masalah dv Hngkungan Hsia Tcnggara. 

7. Menolak dijadikannya Hsia Tcnggara scbagai pangkalan militcr Hmcrika. 

8. Menjadi tuan rumah dalam kcgiatan HSSHN dan SGHMSO. 


Bagaimana pcndapatmu tcrhadap pcran Indoncsia scpcrti tcrscbut di atas 9 
Rdakahpcran lainnyaC iSebutkan! 




Rangkuman 


1 . Kerja sama internasional adalah kerja sama antar negara dv dunia. 

2 . . Kerja sama internasional dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kerja sama 
bilateral dan multilateral. 


4. Untuk mewujudkan kerja sama internasional, negara— negara menempatkan 
perwakilannya di negara lain, ada perwakilan diplomatik dan konsuler. 

5 . Kerjasama regional Rsia Tenggara adalah kerja sama yang diadakan oleh 
negara - negara yang berada di kawasan Rsia Tenggara. 

6. Kerjasama regional Rsia Tenggara yang paling terkenal ialah R 06 RN 
(Hssociatiort of The f 5 outh Gast Hs ian Nations). 

7. Kerjasama ?dS6flN adalah kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. 

8. Kerjasama R 96 TN didirikan berdasarkan peklarasi Bangkok tanggal 8 
Rgustus 1967. 

9. Peran Indonesia dalam kegiatan RS6RN sangat penting, selain sebagai 
pendiri juga sekretariat fiS6HN terletak di jakarta. 

1 0 . Kerja sama negara— negara Rsia Tenggara selain HS6RN adalah S 6 R.M 60 
( South 6 ast Rsian Ministers of Gducation Organ iza tion), Organisasi Menteri - 
menteri Pendidikan Rsia Tenggara. 


JDiskusikan dengan teman - temanmu, apa saja yang dapat kamu jadikan sebagai bukti 


3 . Kerja sama internasional dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional. 



Kegiatan I 


bahwa Indonesia menjalin hubungan kerja sama dengan bangsa luar. Tuliskan dalam 
kotak seperti berikut ini. 


No. Bidang KeHidupan 


Pendidikan 


Bukti bahwa Indonesia bekerjasama 
dengan negara lain 

Oontoh: 


3 6konomi 


2. Sosial Budaya 



4 


Politik 




Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara di AsiaTenggara 


5 


- C 


Kegiatan 2 

jDiskusikan dcngan tcman scbangkumu, bcntuk kcrja sama apa saja yang dilakukan 
Indoncsia dcngan negara— ncgara di Rsia Tenggara! 



Kegiatan 3 

Kcmukakan beberapa kcrjasama yang tclah dilakukan RSOTN dalam bidang - bidang 
bcrikut ini. 


No. 

Bidang Kehidupan 

Bentuk Kegiatan yang JDtlakukan HJ3CSHN 

1 

Politik 


2 

Qkonomi 


3 

Sosial Budaya 


4 

Olahraga 



Kegiatan 4 

Biskusikan dcngan teman— tcmanmu pcran Indoncsia dalam kcrjasama dcngan negara— 
ncgara anggota dalam bidang— bidang berikut. 


No. 

Bidang Kehtdupan 

Peran Indonesta 


Politik 


2. 

Qkonomv 


3 

Sosial Budaya 


4 

Olahraga 






: SD/MI KelasYI 


O Latihan Bab 3 

A.Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

i . Bangsa Indoncsia selalu mcnjalin kerja sama dcngan bangsa lain karcna bangsa 
Indoncsia mcrupakan makhluk 

a. rcligius 

b. bcrmoral 

c . indnndu 

d. sosial 

i. Kcrjasama antarncgara di wilayah dunia tcrtcntu discbut kcrja sarna . 

a. bilatcral 

b. intcrnasional 

c . lokal 

d. regional 

3 . JDrtmjau dari pihak— pihak yang mcngadakan kcr jasama, kcr jasama tcrmasuk 

kc dalam bcntuk kcrjasama 

a. kclompok 

b. bilatcral 

c . multilatcral 

d. trilateral 

Pcrjanjian antara Indoncsia dcngan Malaysia mcngcnai batas wilayah tcrgolong ke 
dalam bcntuk pcrjanjtan 

a. bilatcral 

b. multilateral 

a. polmk 

b. pakta pcrtahanan 

5 . HSSHN didirikan pada tanggal 

a. 7 Hgustus 1967 

b. 8 Hgustus 1967 

c. 7 Hgustus 1968 

d. 8 Hgustus 1968 


Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara di AsiaTenggara 


6. Yang tidak tcrmasuk ncgara pcndiri RSejHN ialah . 

a. Victnam 

b. Indoncsia 

c . Malaysia 

d. RUpina 

7. Sekretariat tctap RSCHN ditctapkan di kota . 

a. Kuala Lumpur, Malaysia 

b. jakarta, Indoncsia 

c. Bangkok, Tbai L an d 

d. Manila, Eilipina 

8. Bentuk kerja sama dalam btdang pendidikan antara Indoncsia dcngan ncgara 
anggota RSLHN di antarnya ialab 

a. pertukaran pclajar 

b. pengmman misi kcscnian 

c. pcndirian sckolab intcrnasional 

d. pclatriban bcrsama guru 

9 . Selain kcrja sama H 3 LHN, bangsa - bangsa Rsia Tcnggara juga bckerja sama dalam 
organisasi 

a. san GHMes 

b. Mee 

C. OKI 
d. SGHMeO 

10. ReCSHM dipusatkan di kota . 

a. Bogor, Indoncsia 

b. Penang, Malaysia 

c. Bangkok, Tbai L an d 

d. Manila, KUpina 

B. Isian 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1 . Kcrjasama antara bangsa - bangsa di dunia dinamakan .. 

2. Kcrja sama yang dilakukan olcb dua ncgara discbut 

3. Kcrja sama yang dilakukan banyak ncgara discbut 


: SD/MI KelasYI 


Af Kcrjasama Hj 36 jHN yang didirikan olch Kma mcntcri luar negcri yaitu kcrjasama . 

5 . HS 3 HN didirikan pada tanggal 8 Hgustus 1967 bcrdasarkan jDeklarasi . 

6. Ncgara-ncgara pcndirT HSSHN ialah ncgara . 

7. Tujuan didmkannya HS^HN adalah mcnjalin kcrjasama dalam bidang . 

8. Peran Indoncsia dalam kcrja sama HS6jHN d i antaranya . 

9. S3HMSO adalah kcrja sama dalam bidang . 

1 0 . BIOTROP bcrpusat di . 

C. Essay 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang 
benar! 

i . Jelaskan makna kcrja sama intcrnasional! 

1 . Kcmukakan prinsip— prinsip yang harus dipcrharikan dalam mcnjalin hubungan kcr ja 
sama intcrnasional! 

3 . Mcngapa bangsa Indoncsia mcnjaKn hubungan kcrja sama dcngan bangsa lain di 
dunia 9 

zj. Kcmukakan 3 manfaat kcrja sama Indoncsia dcngan RS^HN! 

5. Kcmukakan 5 bukti yang mcnunjukkan bahwa bangsa Indoncsia bckcrja sama 
dcngan bangsa lain di dunia! 

6. Tuliskan landasan hukum kcrja sama Indoncsia dcngan bangsa lain! 

7. Jelaskan pcrbcdaan perwakilan diplomatik dan konsuler! 

8. Kcmukakan tujuan kcrja sama RSSHN! 

9 . Kcmukakan ncgara— ncgara RS^HN sckarang! 

1 0 . Jelaskan tujuan kcrja sama SdHMSjO! 



Politik Luar Negeri 
Indonesia di Era Globalisasi 


Scbagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indoncsia sclalu mclakukan 
hubungan dcngan bangsa lainnya. jDalam mcnjalin hubungan dcngan bangsa lain, 
kita mcnctapkan politik luar ncgcri yang “bcbas" dan “aktif“. Politik luar ncgcri 
bcbas aktif tni mulai dicanangkan scjak awal mcrdcka. 

Bcbas artinya bahwa bangsa Indoncsia bcbas mcnjalin hubungan dan kerja sama 
dcngan bangsa mana pun di dunia ini. Bangsa kita tidak mcmbatasi hubungan dcngan 
ncgara - ncgara barat saja, juga tidak membatasi dcngan bangsa - bangsa timur saja. 
Indoncsia mcnjalin hubungan dcngan scmua bangsa di dunia. 

Rktif artinya bahwa bangsa Indoncsia sclalu bcrusaha secara aktif dalam usaha 
mcnciptakan pcrdamaian dunia yang bcrdasarkan kcmcrdckaan, perdamaian abadi, 
dan kcadilan sosial. 



Pelaksanaan politik luar ncgeri Indoncsia yang bcbas dan aktif bcrdasar pada 
landasan konstitusional, yakni tcrcantum pada alinca kccmpat Pcmbukaan UUP 1945 
dan pasaln UUP 1945 

JDalam pcrkcmbangan scjarah bangsa Indoncsia, pada masa ordc 
lama (tahun 1959 — 1965) pernah terjadi penyimpangan terhadap 
politik luar ncgcri yang bcbas dan aktif ini. ! 3 aat itu bangsa 
Indoncsia ccndcrung mcngcblok kc Rusia (timur). Pada 
waktu itu, politik luar negeri Indonesia bcrporos ]akarta — 

Pyongyang — Pcking. 

Sebagai salah satu pcrwujudan politik luar ncgcri 
yang bcbas aktvf, bangsa Indoncsia pcrnah menyeleng - 
garakan Konfcrcnsi Rsia Rfrika di Bandung pada tahun 
1955 dan juga membentuk Gcrakan Non Blok bcrsama 
beberapa ncgara Rsia Rfrvka lainnya. 


Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan dapat: 


1 . menjelaskan arti polirik luar negeri bebas akrif: 

2. mengemukakan landasan politik luar negeri Indonesia bebas akrif: 

3 . menjelaskan penyimpangan polirik luar negeri Indonesia bebas akrif pada masa orde lama; 

4. mengemukakan perwujudan polirik luar negeri bebas akrif; 

5 . menjelaskan penringnya polirik luar negeri bebas akrif di era globalisasi. 


81 


Aku Warga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 


Yang Dipelajari dalam Bab Ini (Peta Konsep) 



Kata-kata Kunci: 

bebas blok timur 

penyimpangan 

akrif 

non blok (non aligned) 

globalisasi 

blok barat 

c°ld War 

dasa sila bandung 




Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 


Politik Luar Negeri Indonesia Bebas 
Aktif 

Scjak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menetapkan haluan politik 
luar negertnya, yaknt poltttk luar negeri yang bebas dan akttf. Politik luar negeri 
bebas akttf ini menjadt landasan dan dasar bagt bangsa Jndonesta dalam mcnjalin 
hubungan dengan bangsa - bangsa latn dan dengan organtsast internastonal latnnya. 

Hpa yang dimaksud dengan politik luar negeri Indonesia. bebas aktif9 

I. Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif 

jDalam sejarah bangsa Jndonesta, sejak tanggal 2 September ig^j.8, Pemertntah 
Indonesta mengambtl haluan bebas akttf untuk poltttk luar negerinya. Palam stdang 
Badan Peker ja Komite Nastonal Indonesta Pusat (BP— KNJP), Pemertntah Indonesta 
menyampatkan stkap poltttk luar negeri Indonesta sepertt bcrtkut. 

tetapt mesttkah ktta bangsa Indonesta, yang memperjuangkan 
kemerdekaan bangsa dan negara ktta hanya harus memtlih antara pro Rusia 
atau pro HmerikaO Rpakah tak ada pendtrtan latn yang harus ktta ambtl dalam 
mengejar ctta - ctta kita9 

Pemertntah berpendapat bahwa pendtrtan yang harus ktta ambtl adalah 
pendtrtan supaya ktta jangan menjadt obyek dalam pertarungan tnternasional, 
tetapt ktta harus menjadt subyek yang berhak menentukan stkap sendtrt, yaitu 
Indonesta merdeka seluruhnya. 

Perjuangan ktta harus dtlaksanakan dt atas semboyan ktta yang lama, yattu 
percaya akan dtrt sendtrt dan berjuang atas kesanggupan ktta sendtrt. Int tidak 
berartt bahwa ktta akan mengambtl keuntungan dart pergolakan tnternastonal .“ 

jStkap pemertntah tersebut dtpertegas lagt oleh kebtjakan poltttk luar negeri 
Indonesta yang antara latn dtkemukakan oleh JDrs. Moh. Itatta. la mengatakan, 
bahwa tujuan poltttk luar negert Jndonesta adalah sebagat bertkut: 

a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara; 

b . Memperoleh barang - barang dart luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, 
apabtla barang - barang itu ttdak atau belum dapat dthasilkan sendtri; 

c. Mentngkatkan perdamatan tnternastonal, karena hanya dalam keadaan damat 
Indonesta dapat membangun dan syarat - syarat yang dtperlukan untuk memperbesar 
kemakmuran rakyat; 

d. Mentngkatkan persaudaraan segala bangsa sebagat cita— cita yang terstmpul 
dalam Pancastla, dasar dan falsafah negara Indonesta. 



AkuWarga Negara Indonesia untuk SD/MI KelasYI 


Politik yang bcbas aktif, bcbas bcrarti bahwa bangsa Indoncsia bcbas mcncntukan 
dan berhubungan dengan ncgara mana pun. Kita tidak mcmbatasi hubungan 
dcngan bangsa-bangsa (Jropa saja atau dcngan bangsa Timur saja. Kita bcrhubungan 
dcngan scmua bangsa di dunia. Hktif, artrinya bahwa bangsa Indoncsia turut aktrif 
dalam mcnciptakan pcrdamaian dunia. Perwujudannya, bahwa bangsa Indoncsia 
akan bcrusaha untuk mcmbantu ncgara— negara yang tcrjajah agar tcrbcbas dari 
pcnjajahan, tidak mau mcnjajah bangsa lain, dan selalu mcngutamakan jalan 
pcmccahan dcngan cara damai tcrhadap sctiap konflik yang tcrjadi. 

Bagaimana penda.pa.tmu terhadap pendirian bangsa Indonesia tersebut Q 
Mengapa demikian Q 


2 . Tujuan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia 

Bagaimana tujuan danprinsip—prinsipyangdigunakan bangsalrtdonesia dalam 
menjalankan politik luar negerinya? 

Rpabila kita simpulkan dari uraian di atas, tujuan politik luar ncgeri Indoncsia 
bcbas aktif ialah: 

a. untuk mcnjaga kedaulatan ncgara dan mempertahankan kcmcrdckaan bangsa; 

b. ikut scrta menciptakan pcrdamaian dunia intcrnasional, scbab hanya dalam 
kcadaan damai kita dapat mcmcnuhi kcscjahtcraan rakyat; 

c . menggalang pcr saudaraan antarbangsa scbagai r caKsasi dari scmangat Pancasila. 

Bagaimanapendapatmu dengan tujuanpolidk luar negeri tersebudPjDiskusikan 
dengan teman sebangkumu! 

jDalam mcnjalankan poHtik luar ncgcri yang bcbas aktif, bangsa Indonscia 
menjalankan prinsip— prinsip bcrikut: 

a. Ncgara Indoncsia mcnjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indoncsia 
bcrsama— sama dcngan masyarakat bangsa— bangsa lain di dunia ingin mcncgakkan 
pcrdamaian dunia; 

b . Ncgara Indoncsia ingin bcrsahabat dcngan ncgara— ncgara lain atas dasar sallng 
mcnghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam ncgcri ncgara lain. Indoncsia 
mcnjalankan politik bcrtctangga baik dcngan scmua ncgara di dunia. 

c . Ncgara Indoncsia menjunjung tinggi scndi— scndi hukum Tntcrnasional; 

d. Indoncsia mcmbantu pclaksanaan kcadilan sosial intcrnasional dcngan 
bcrpcdoman kcpada Piagam PI3B. 

Bagiimana penguuh prinsip-prinsip tersebutbagikehidupan berbangsadanbemegpra? 






Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 


3. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia 

Pclaksanaan poUtik luar ncgcri Indoncsia yang bcbas aktif mcmilkT landasan 
yang kuat dan kokoh. Landasan tcrscbut tcrcantum pada alinca pcrtama dan 
kccmpat Pcmbukaan UUJD Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia Tahun 1945 
scrta pasal n UUP 1945- 

Palam alinca pcrtama disebutkan, " pcnjajahan harus dihapuskan karcna 
tidak scsuai dcngan pcrikemanusiaan dan pcrikcadilan." Sedangkan dalam alinca 
kecmpat dinyatakan, " ikut melaksanakan kctcrtiban dunia yang bcrdasarkan 
kemerdekaan, pcrdamaian abadi, dan kcadilan sosial 

Pasal n ayat 1 UUJD 1945 berbunyi, ‘Prcsidcn dcngan persetujuan pcwan 
Pcrwakilan Rakyat mcnyatakan perang, membuat pcrdamaian dan pcrjanjian 
dcngan ncgara lain." 

Sdain landasan tcrscbut, pclaksanaan politik luar ncgcri Indoncsia bcbas akrif juga 
bcrdasar padaKctcranganPemerintah di dcpan sidang BP— KN IP tanggal 2 September 
1948. 

Politik luar ncgcri Indoncsia yang bebas dan aktif tctap diabdikan untuk 
mencapai kcpcntingan dan tujuan nasional bangsa Indoncsia scbagaimana 
tcrcantum dalam Pembukaan UUP 1945* 

Secara sosial bangsa Indoncsia mcnghcndaki kchidupan yang damai dcngan 
scmua ncgara di dunia. Sebab itu, kita tridak hanya mcnjalin kerjasama dcngan 
negara— ncgara tcrtcntu saja. Kita terbuka tcrhadap scmua bangsa dan negara dalam 
mcnjalm kerjasama. 

Sccara kcjiwaan, apabila bangsa kita mcmbatasi dm hanya dcngan ncgara— 
ncgara tcrtcntu saja, maka dapat mcnycbabkan bangsa kita tcrkucrl olch salah satu 
kclompok. 

Karcna alasan itu juga, bangsalndoncsia mcncntukan haluan polirik luar negeri 
yang bebas aktif. Bebas artinya dalam mcnjalin hubungan Tntcrnasional tidak dibatasi 
pada ncgara - ncgara tertentu saja. Rktif artinya, bangsa kita tak mau tinggal diam 
dalam upaya mcnciptakan pcrdamaian dan kcamanan intcrnasional. 


4. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada Masa 
Orde Lama 

Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa orde lama 
(7 959 - 7 965)0 

Pada masa ordc lama (jDemokrasi Tcrpimpin), poUtik luar negcrr Indonesia 
pcrnah bclok kc arah ncgara— ncgara 6jropa Timur atau Uni S°vyet, dan mcmusuhi 
ncgara - ncgara cropa. hal ini discbabkan olch dua faktor pcnting, yaitu: 




8 


9 


Aku Warga Negara Indonesia i 


: SD/MI KelasYI 


a. Faktor dari dalam ncgcri (intcrn), yaitu karcna dominannya (bcsarnya 
pcngaruh) Partai Komunis Indoncsia (PKl) menguasai kchidupan politik 
Indoncsia; 

b. Eaktor dari luar ncgcri (ckstcrn), yaitu kurang simpatiknya bangsa cropa dan 
Hmcrika dalam mcnghadapi berbagai pcrsoalan di ncgara Indoncsia. 

Pcngan dua alasan itu, pcmcrintah Indoncsia akhirnya membelokkan haluan 
poUtiknya kc arah trimur (Uni 3 °vyct). Indoncsia mcngambil haluan politrik luar 
ncgcri dcngan membentuk Poros jakarta llanoi Phnom Pcnh Pcking 
Pyongyang. 

Pianutnya politik luar ncgcri yang ccndcrung condong ke Sovyet mcnycbabkan 
pcrubahan kchidupan sosial poUtik bangsa Indoncsia. Partai Komunis Indoncsia 
(PKI) bcrkcmbang dcngan leluasa. 

Partai— partai politik lain dibubarkan satu pcr satu, schingga dalam ncgara hanya 
ada satu partai, yaitu Partai Komunis Indoncsia (PKI). Puncaknya tcrjadilah 
pcristiwa G30S/PKI pada tanggal 30 Septcmbcr 1965. 


Perwujudan Politik Luar Negeri 
Indonesia Bebas Aktif 


Bagaimana. perwujuda.n politik luar negerilndonesia. yangbebas dan aktiP? 

Sebagai bangsa yang mcnganut polittk luar ncgcri bcbas akrif, Indoncsia 
melakukan bcrbagai kcgtatan yang mcrupakan pcrwujudan dari polirik luar ncgcri 
bcbas akrif itu. pi antara kcgiatan yang dilakukan bangsa Indoncsia dapat kamu 
baca seperri bcrikut ini. 

I. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di 
Bandung 


Mengapa diadakan Konferensi Hsia Rfrika di Bandung pada tahun 7955P 


Sebagai bangsa yang pcrnah mcrasakan bctapa pahitnya hidup dalam 
pcnjajahan, bangsa Indonesia mcmprakarsai disclcnggarakannya Konferensi Hsia 
Hfrika bcrsama dcngan ncgara India, Pakistan, Birma, dan Sri Lanka. 

Pcrsiapan untuk mcnyclcnggarakan Konfcrcnsi Hsia Hfrika dilakukan di 
Cjolombo (Sri Lanka) pada tanggal 28 Hpril — 2 Mei 1952). dan di Bogor (Indoncsia) 
pada tanggal 29 Pesember 1954. 







Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisa 


jDalam persiapan itu disepakati bahwa Konferensi Hsia Rfrika (KRR) akan 
dilaksanakan di Randung (Indonesia) pada tanggal 18 Rpril 1955. 



Gambar 4.1 Sidang/Pcmbukaan Konferensi Hsia rifrika di Bandung 

Setelah disepakati, maka pada tanggal 18 sampai dengan 24 Hpril 1955 di 
Kota Bandung (]awa Barat) diseleng - garakan Konferensi Hsia Hf rika, tepatnya di 
]alan Hsia Hfrika. 

Rpa maksud dan tujuan diadakannya Konfcrensi Hsia Rtrika (KRR) di 
Bandunpj? 

Maksud dan tujuan diadakannya Konferensi Hsia Hfrika di Randung adalah 
untuk: 

a. meningkatkan kemauan baik (goodwill) dan kerja sama antar bangsa— bangsa 
Hsia Hfrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan baik kepentingan timbal 
balik maupun kepentringan bersama; 

b. mempertimbangkan masalah— masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam 
hubungannya dengan negara— negara peserta; 

c. mempertimbangkan masalah— masalah mengenai kepentringan khusus yang 
menyangkut rakyat Hsia Hfrika, dalam hal ini yang menyangkut kedaulatan 
nasional, rasiaHsme, dan kolomaUsme; 

d. meninjau posisr Hsia Hfrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini dan saham 
yang diberikan untuk peningkatan perdamaian dunia dan ker ja sama mternasionak 

Konferensi yang diselenggarakan di Bandung itu menghasilkan 10 prinsip yang 
dikenal dengan nama JDasa Sila Bandung. 

Konferensi Hsia Hfrika ini dihadin oleh 29 negara Hsia dan Hfrika seperti 
berikut ini. 




8« 


No. 

Ncgara No. 

Negara 

No. 

Ncgara 

1 

Rfganistan 1 i 

Kamboja 

2 1 

Saudi Rrabia 


Birma 

1 2 

Laos 

2 . 2 . 

Sri Lanka 

3 

jcpang 

1 3 

Lcbanon 

23 

Sudan 


Sthiopia 

1 4 

Liberia 

24 

Suriah 

5 

Pilipina 

1 5 

Libia 

2 5 

Turkt 

6 

Ghana 

16 

Mcstr ORPR) 

26 

Vietnam Utara 

7 

India 

W 

Nepal 

27 

Victnam Sclatan 

8 

Indoncsia 

1 8 

Paktstan 

28 

Yaman 

9 

Irak 

1 9 

Pantai Gmas 

29 

Yordania 

1 0 

Iran 

2. 0 

Rcpublik Rakyat Gina 




2 . Mendirikan Gerakan Non Blok 

Bagaimanaproses terbentuknya.gera.kan Mon J3lok (Mon /Uigncdy? /ipa tujuan 
dibentuknyagerakan ini Q 

3 eusai Pcrang JDunia U, ncgara— ncgara di dunia terbagi kc dalam dua blok, 
yaitu Blok Barat yang dipimpin olch Hmcrika ^crikat dan Blok Timur yang 
dipimpin oleh Uni 0ovyct. 

Rdanya dua kckuatan tersebut mcrrycbabkan tcrjadinya 'Pcrang Pingin" (C,old 
War) di antara kcdua blok itu. Hkibatrrya, suhu politik dunia mcnjadi mcmanas 
dan pcnuh dcngan kctcgangan— kctcgangan. 

Guna mcngatasi ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang terus 
bcrsttegang, bangsa Indoncsta mcmprakarsat dtdtrtkannya Gc rakan Non— Blok (Nbn 
H ligned). Ncgara— ncgara pcmrakar sa Non— Blok ialah: 

a) Hfghantstan 

b ) Indta 

c ) Indoncsia 

d ) Rcpubltk Rrab Pcrsatuan (Mcsir) 
c) Yugoslavia. 

Gcrakan Non Blok tnt dtbcntuk atas dasar jDasa Stla Bandung (hastl Konfcrcnst 
Hsia Hfrtka dt Bandung). 

Konfcrcnsi Tingkat Tinggi (KTT) pcrtama Non Blok dtadakan dt Bcograd/ 
Belgrado (Yugoslavta) dart tanggal t — 6 September ig6i atas undangan dartPrcstdcn 
Yoscf Broz Ttto (Yugoslavta), Rbdul Nasscr (Mcsir), dan Sukarno (Indoncsta). 
KTT ini dthadiri oleh 25 ncgara dart Hsia - Rfrtka, Hmcrtka Latin, dan Gropa. 




Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 


Konfcrcnsi ini dimaksudkan untuk mcrcdakan 
kctcgangan dunia dan mcnunjukkan kcpada dunia 
bahwa masih ada pihak kcriga yang bcrada di luar 
kcdua blok yang sedang bertentangan itu. 

^etclah diadakan KTT Non Blok 1 , negara— 
ncgara yang tcrgabung dalamNon - Blok oleh ncgara - 
ncgara barat disebut scbagai JDunia Kcriga (Thc Third 
World). 

jSampai saat ini, Non - Blok telah mcngadakan 
Konfcrcnsi Tingkat Tinggi (KTT) puluhan kali. 

Tcmukan KTT kcdua dan sctcrusnya, apa kcputusan yang dihasilkan dalam 
sctiap KTT. Tulis dalam buku tugasmu! 



Bumbcr: www.prestdenri.gp.id 


Gambar 4.2 Kontercnsi Tingkat Tinggi 
Non Blok 


3. Mengirimkan Misi Garuda (MISIRIGA) 


Kpa.yangdima.ksud dengan misigaruda (misiriga)? Kpa tujuannya Q 


PoUrik luar ncgcri Indoncsia yang bcbas akrif mcnyatakan, bahwa bangsa 
Indoncsia akan scnanriasa akrif dalam upaya menciptakan pcrdamaian dunia.Untuk 
mcwujudkan misi ini, maka Indoncsia mcngirimkan misi pcrdamaian dunia dcngan 
nama Pasukan Garuda. Pasukan ini dipcrbantukan untuk PBB dalam usaha turut 
mcndamaikan dacrah— dacrah yang scdang bcrscngkcta. 


Pada bulan Januari 1957 dikirimlah Pasukan 
Garuda 1 kc Timur Tengah di bawah komando 
Koloncl hartoyo, yang kcmudian diganri olch Tctnan 
Koloncl Suadt. Pada tahun 1960, di Kongo tcrjadi 
pcrang saudara. Untuk mendamaikan situasi di 
Kongo ini, Indoncsia mcnginmkan Pasukan Garuda 
U di bawah pimpinan Kolonel Prijatna, sedangkan 
scbagai komandan batalion adalah Tctkol S°Hchin 
Gautama Pur wancgara. 

Sclanjutnya Misi Garuda 111 dikmm kc Kongo 
dipimpin olch Brigjen Kcmal Idris. 

jDalam sctiap sengketa intcrnasional yang 
mcncrjunkan PBB, Indoncsia sclalu siap scdia 
mcnjadi pctugas misi pcrdamaian PBB mclalui 
Pasukan Garuda. Kcikutscrtaan Indoncsia dalam Misi 
Pcrdamaian ini tcrgabung dalam Pasukan JDcwan 
KcamananPcrscrikatan Bangsa— Bangsa (JDK— PBB). 



Gambar 4.3 Misi Garuda Indonesia 
dalam JDewan Keamanan PBB 


AkuWarga Negara Indonesia untuk SD/MI KelasYI 


jDalam pengTriman misi perdamaian ini, tentara dari Indonesia mendapat 
sambutan baik dari negara yang menerima. llal ini karena tentara kita mengembangkan 
sikap bersahabat dan cinta damai. 

Sampai saat ini, bangsa Jndonesia telah puluhan kali terlibat dalam misi 
perdamaian dunia di bawah bendera Perserikan Bangsa— Bangsa (PBB). 

Galilah dalam buku sejarah, sampai saat ini ke mana saja Indonesia menginmkan 
Misi Garuda untuk mengawal perdamaian dunia 9 Tuliskan dalam buku tugasmu. 

4. Menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
atau United Nations Organization (UNO) 

Mengapa Jndonesia memutuskan untuk menjadi anggota. VBB 9 Hpa maksud 
dan tujuannya . 9 

jDalam rangka mewujudkan perdamaian durua, bangsa Jndonesia ikut aktif 
menjadi anggota Perserikatan Bangsa— Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 
1950 dengan nomor anggota ke — 60. 

Pada masa Orde Tama CDemokrasi Terpimpin), Jndonesia pernah menyatakan 
keluar dari keanggotaan PBB, yakni pada tanggal 7 Januari 1965. Pada saat itu, 
politik luar negeri Jndonesia sedang condong ke Sovyet. Rkan tetapi, setelah zaman 
orde baru, Jndonesia kembali menjadi anggota 
PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tetap 
pada urutan ke— 60, karena oleh PBB Jndonesia 
masih belum dicoret dari keanggotaan. 

Sebagai anggota PBB, bangsa Jndonesia 
aktif terus dalam usaha menciptakan perdamaian 
dan keamanan dunia internasional, salah satu 
di antaranya ialah dengan aktrifnya Jndonesia 
dalam mengirimkan misi perdamaian yang 
tergabung dalam Misi Republik Jndonesia 
Garuda(MISIRIGH). 



Gambar 4.4 Utusan Indonesia sedang ikut 
dalam sidangPBB 


5. Mendirikan ASEAN 


Mengapa bangsalndonesia mendirikan HSSHN^Hpa maksud dan tujuannya 1 ? 

Sebagai perwujudan dari politik luar negeri Jndonesia yang bebas aktif, pada 
tanggal 8 Rgustus 1967, Jndonesia dengan negara— negara Rsia Tenggara lainnya 
mendirTkan organisasi yangdiberi namaRSSHN (Hssociation ofThe South SjastHsian 
Nations), Organisasi Negara— negara Rsia T enggara. 





Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 


H36HN ini didTrTkan berdasarkan jDeklarasi 
Bangkok. Tujuan didirikannya Hj36jHN adalah 
untuk: 

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, 
kemajuan sosial, serta mengembangkan 
kebuda-yaan di kawasan ini melalui usaha 
bersama dalam semangat kebersamaan dan 
persahabatan untuk memperkokoh landasan 
sebuah masyarakat bangsa - bangsa Rsia 
Tenggara yang sejahtera dan damai; 

b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati 
keadilan dan ketertiban hukum dalam hubungan antarnegara di kawasan ini 
ser ta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB; 

c. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah - 
masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, 
ilmu pengetahuan, dan administrasi; 

d. jSaling memberi bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam 
bidang - bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi; 

e. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian 
dan industri, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah - masalah komodiri 
internasional, perbaikan sarana— sarana, pengangkutan dan komunikasi serta 
taraf hidup rakyatnya; 

f. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi - organisasi 
internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajaki 
segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka 
sendiri. 

Tujuan tersebut termaktub dalam JDeklarasi Bangkok yang ditanda— tangani 
oleh Kma menteri luar negeri negara— negara Hsia Tenggara. Kelima menteri tersebut 
ialah: 

Rdam Malik (Indonesia), 

Tun Rbdul Razak (Malaysia), 

Thanat Khoman (Thailand), 

Rajaratnam (£>ingapura), dan 
Narcisco Ramos (Klipina). 

JDalam usaha memelihara stabilitas dan keamanan Hsia Tenggara, Indonesia 
memprakarsai untuk melakukan pendekatan agar Hsia Tenggara menjadi daerah 
bebas nuklir. 



Gambar 4.5 0 idang Pembentukan HSGHN d i 
Bangkok 




Aku Warga Negara Indonesia i 


: SD/MI KelasYI 


Pada saat bcrkccamuk Perang Victnam, Indoncsia juga mcmprakarsar 
drselenggarakannya jakarta lnformal Meeting (jlM) yang mcmbahas mcngcnai 
upaya— upaya mendamaikan Vietnam. 

Bagaimana pcndapatmu tentang peran Indonesia dalamH&OHM'? 


6. Menjalin Kerja Sama dengan Negara-negara di Dunia 

Mengapa bangsalndonesia. menjalin kerjasama dengan bangsa—bangsa di dunia Q 

Politrk luar ncgcri yangbcbas dan aktif mcmbcrikan kcscmpatan kcpada bangsa 
Indoncsia untuk mclakukan hubungan dcngan ncgara— ncgara lain dr dunia. Itulah 
sebabnya, schingga bangsa Indoncsia juga mcnjaHn hubungan kcrja sama dcngan 
ncgara— ncgara di dunia, baik dalam bidang politik, ckonomi, sosial budaya, 
pcndrdikan dan ilmu pcngctahuan, tanpa membatasr drri dcngan ncgara— ncgara 
blok barat saja atau blok timur saja. 

J3ebagai pcrwujudannya, bangsa kita 
mcnjadr anggota oragnisasr intcrnasronal. 
palam orgarusasr mtcrnasional, Indoncsra juga 
bckcrja sama dalam OPGC ( Orga n iza tio n of 
Petroleum Gpcporting (jountries Ncgara - ncgara 
pengekspor minyak), Organisasi Konfcrcnsi 
Islam (OKl), dan HP6jCj ( HsiaPacific Gconomic 
Qooperation Kcrjasama 6jkonomi Ncgara - 
ncgara Rsia Pasifik). Sclain itu, Indoncsia juga 
Gambar 4.6 Wakil Indonesia dalam Sidang mcnjadi anggota organisasi intcr nasional 

Orgamsasr Konferensi Islam lalnnYa. 



jDalam organisasi apa sajakah bangsa Indonesia menjalin kerjasama 9 

Politik Luar Negeri Indonesia 
Bebas Aktif di Era Globalisasi 


Bagaimana hubungan antarapolitik luar negerilndonesia dengan globalisasi? 

Kita scmua memaklumi, bahwa saat ini kchidupan dunia scdang mcngalami 
proscs yang dinamakan globaUsasi. GlobaUsasi adalah proscs kchidupan yang mulai 
mcndunia. Kcadaan ini discbabkan olch pcrkcmbangan ilmu pcngctahuan dan 
teknologi, tcrutama tcknologi komunikasi dan transportasi. 




Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 


jDengan globalisasi, dunia seakan - akan terasa 
mengecil. tlal ini terasa sekali ketika kita sedang 
menyaksikan suatu peristiwa di belahan dunia lain 
dalam waktu ■yang bersamaan. Seolah - olah dunia 
tidak mengenal batas— batas geografis. Demikian 
pula bila kita mengunjungi negara lain atau daerah 
lain dengan menggunakan alat transportasi 
moderen. lintuk menempuh suatu tempat hanya 
diperlukan waktu yang cukup singkat. Inilah salah 
satu tanda globaUsasi. 

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang 
terus melesat, ketergantungan antarnegara menjadi 
semakin tinggr, baik ketergantungan secara poHtis, 
ekonomi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Menghadapi kenyataan ini, tentu saja kita harus membuka diri terhadap seluruh 
bangsa— bangsa di dunia. Di abad globalisasT seperti sekarang ini, suatu bangsa tidak 
bisa lagi hanya menjalm hubungan dengan negara— negara tertentu saja. Kebutuhan 
negara akan barang— barang pemuas kebutuhan warga negara semakm beraneka 
ragam. Dan itu tidak semua dapat diproduksi oleh negaranya. Oleh sebab itu, maka 
menjalin hubungan dan kerja sama yang seluas— luasnya merupakan salah satu 
tantangan global. 

Bagi bangsa Jndonesia, politik luar negeri yang bebas dan aktif merupakan 
kunci dalam menjaUn hubungan di abad global. Im berarti, bagi bangsa Indonesia, 
globalisasi tidak harus mengubah haluan poUtiknya. Sebab, politik luar negeri 
Indonesia telah sesuai dengan tuntutan globaUsasi. Politrik luar negeri Indonesia 
memberi kesempatan dan peluang untuk melakukan hubungan dengan negara 
mana pun tanpa dibatasi oleh perbedaan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial 
budaya, serta agama. 



Baga.ima.na. penda.pa.tmu tentangpolitik luar negeri bebas aktf dangbbalisasi 9 




AkuWarga Negara Indonesia untuk SD/MI KelasYI 



Rangkuman 


1 . Politik luar ncgeri Indoncsia lalah bcbas aktvf. Bcbas, artinya bahwa bangsa 
kita bcbas mcnjalin hubungan dengan ncgara - ncgara lain di dunia tanpa 
harus tcrikat dcngan blok barat atau blok timur. Rktvf, artinya bahwa kita 
akan scnantiasa bcrusaha mcnciptakan dan mcwujudkan kchidupan dunia 
yang aman dan damai. 

2 . L,andasan pclaksanaan politik luar negeri Indoncsia yang bcbas aktif tcrtuang 
dalam alinca pcrtama dan keempat Pcmbukaan UUP ^945 serta dalam 
pasal n UUp 1945- 

3 . Scbagai wujud pclaksanaan politik luar ncgcri Indoncsia yang bebas aktif, 
Indoncsia mclakukan langkah— langkah scbagai bcrikut: 

a. mcnjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950; 

b. mcnyclcnggarakan Konfcrcnsi Rsia Rfrika di Bandung pada tahun 


c. mcngirimkan misi pcrdamaian dunia yang tcrgabung dalam Misi 
Rcpublik Indoncsia Garuda (MISIRI GH ) ; 

d. membentuk gcrakan non blok (non aligncd) untuk mcrcdakan kctcgangan 
akibat pcrang dingin antara blok barat yang dipimpin Rmcrika Serikat 
dan blok timur yang dipimpin Uni Sovyct. 

c. Mcmbcntuk organisasi RSSBN untuk mcnciptakan stabilitas Rsia 
Tenggara yang aman, tcrtib, dan damai pada tanggal 8 Rgustus 1967. 

f. Mcnjalin kcrja sama ckonomi, politik, sosial budaya, dan iptck dcngan 
ncgara - ncgara di dunia. 

g. 7 Iktvf dalam organisasi intcrnasional scpcrti OKl, RPGC» OPGC» dan 
scbagainya. 

4. pi abad globalisasi, ketergantungan antarncgara scmakin tinggi, schingga 
tidak mungkin suatu ncgara hanya mcnjalin hubungan dcngan ncgara 
tcrtcntu saja. Bagi bangsa Indoncsia, tututan globalisasi tidak mcnjadi 
penghambat dalam pelaksanaan politik luar negcri bcbas aktvf, scbab scjak 
awal kcmcrdckaan Indoncsia mcnjalin hubungan dcngan scmua bangsa di 
dunia, tanpa ada pcmbatasan blok atau kcpcntingan politik. J 3 ehvngga 
dapat dikatakan, bahwa politik luar ncgeri bcbas aktvf scsuai dcngan situasi 
globalisasi scpcrti sekarang ini. 

5 . Pclaksanaan politik luar ncgcri yang bcbas dan aktvf ditujukan untuk 
mcncapai kcpcntingan dan tujuan nasional scbagaimana tcrcantum dalam 
Pcmbukaan UUjD 1945. 


1 9 5 5 ; 


J 


3 


Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 


Kegiatan Siswa 


c 


Kegiatan I 

0iskusikan dcngan tcmanmu di dalam kclas, mcngapa bangsa Jndoncsia mcmiKh haluan 
poUtik luar negeri yang bcbas dan aktif. Eaktor apa ■yang mcndasari bangsa Jndonesia 
mcmiUh haluan politik luar ncgcri bcbas aktif9 
Tuliskan hasil diskusi kalian dalam kcrtas tcrscndiri! 


Kegiatan 2 

piskusikan dcngan tcmanmu di kclas, masing - masing i bukti ■yang mcnunjukkan bahwa 
bangsa Jndoncsia mcnjalankan poUtik luar ncgeri bcbas aktif. Tuliskan jawaban kamu 
dalam lembar kcrja scpcrti contoh bcrikut. 


No. 

Bidang Kchidupan 

Bukd bahwa Indoncsia mcnjalankan polidk 
bebas akrif 

i 

Skonomi 


2 

Politik 


3 

Sosial Budaya 


4 

Pcrtahanan Kcamanan 



Kegiatan 3 

lintuk mclaksanakan politik luar ncgcri bcbas aktif, bangsa Jndoncsia mcngirimkan 
misi garuda yang tcrgabung dalam pasukan jDewan Kcamanan PBB. Mcngapa 
pasukan dari Jndonesia bcrhasil dan mudah ditcrima masyarakat ncgara pcncrima 1 ? 


Kegiatan 4 

Sebagai pcrwujudan politik luar ncgcri bcbas aktif, Jndoncsia juga mcnjadi anggota 
gcrakan non blok (non aligncd). Rpa saja manfaat Gcrakan Non Blok bagi bangsa 
Indoncsia 1 ? 








AkuWarga Negara Indonesia untuk SD/MI KelasYI 


Kegiatan 5 


RSGTN pcrnah mcngadakan Konfcrcnsi Tingkat Tinggi (KTT). Cjarilah informasi 
tentang KonfcrcnsT Tingkat Tniggi HSSTN, tuliskan dalam lcmbar kcrja scpcrti di bawah 
ini. 


No. 

KTT 

Tahun 

Penyelenggara 

Ncgara yang 
hadir 

1 

KTT RS64N 1 

1976 

Indoncsia 

5 Ncgara 

2 





3 









4 









5 









dst 










Kegiatan 6 

Buat karangan dcngan topik "Politik Luar Negeri Indoncsia di Sra Globalisasi". 
Karangan dibuat scdikit— dikitnya ioo kata. Gunakan bahasa Indoncsia yang baik dan 
bcnar! 


C' Latihan Bab 4 

A.Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

i . Politik luar ncgcri Indoncsia bcbas aktif dilaksanakan atas landasan pokok yang 
tcrcantum dalam 

a. Pcmbukaan Ulip ^945 a Knca pcrtama 

b. Pcmbukaan UUJD 19^.5 aKnca kcdua 

c. Pcmbukaan UUP 1945 alinca kcriga 

d. Pcmbukaan UUP 1945 alinea pcrtama dan kccmpat 

1 . Polirik luar ncgcri Indoncsia bcbas akrif diabdikan untuk . 

a. cita— cita nasional c . wawasan nasional 

b. kcpcntingan nasional d. tujuan nasional 




5 


Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 


c 


3. Untuk pcrtama kali polirik luar negeri Indonesia bebas aktif ditegaskan oleh 
pemerintah dalam sidang 

a. MPR c. Konsrituante 

b. RP-KNIP d. PPKI 

zp jDalam bekerja sama dengan bangsa— bangsa lain di dunia bangsa Indonesia akan 
senantiasa berusaha menciptakan perdamaian dunia. Ini adalah sifat poKtik luar 
negeri kita, yakni 

a. akrif c. netral 

b. bebas d. non - blok 

5 . Salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia menggunakan polirik luar negeri bebas 
akrif adalah dengan diadakannya Konferensi Hsia Rfrika di Bandung pada tahun 
1955 yang menghasilkan 

a. Piagam Bandung c. Bandung Cjharter 

b. Basasila Bandung d. Konvensi Bandung 

6. Berdirinya non - blok pada tahun 1961 diprakarasi oleh kepala pemerintahan negara 
Hsia Rfrika. Salah satunya adalah dari Indonesia yakni 

a. Ir. Soekarno c. B.J. habibie 

b. Soeharto d. Rbdurahman Wahid 

7. Masukrrya Indonesia menjadi anggota PBB terjadi pada tanggal 

a. 26 Soptember 1950 c. 28 September 1950 

b. 27 September 1950 d. 30 September 1950 

8. jDalam rangka menciptakan stabilitas Hsia Tenggara yang aman dan damai, 
Indonesia bersama negara— negara Rsia Tenggara lainnya mendirikan . 

a. OPSC c. RSCHN 

b. HPSC d. SCHMCO 

9. Indonesia aktif mengirimkan Pasukan Garuda dalam upaya menciptakan 
perdamaian dunia. Pasukan Garuda 1 tahun 1957 dikirim ke Ttrnur Tengah 
dtptmptn oleh 

a. SoKchin GP c. Kolonel Prijatna 

b. Kolonel ttartoyo d. Kemalldris 

10. JDt era globaltsast ketergantungan antarnegara semaktn ttnggi, sehtngga suatu negara 
ttdak btsa hanya menjaltn hubungan kcrjasama dengan negara tertentu saja. Sifat 
poltttk luar negeri Indonesta yang sesuat dengan int talah 

a. bebas d. SCHMSO 

b. akrif d. damat 



Aku Warga Negara Indonesia i 


: SD/MI KelasYI 


B.lsian 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

i . Indoncsia mcngambil Kaluan politik luar ncgcri yakni .. dan 
i. Pclaksanaan politik luar ncgcri Indoncsia bcrdasar pada landasan hukum yang 
tcrcantum dalam . 

3. Politrik luar ncgcri bcbas aktif mcngandung arti . 

Pcndrri gcrakan non blok lalah ncgara— ncgara .., ., ., ., dan 

5 . Ncgara— ncgara pcmrakarsa diadakannya Konferensi Hsia Hfrika ialah . 

6. Tujuan gcrakan non Blok ialah 

7. hasil Konfcrcnsi Hsia Rfrika di Bandung pada tahun 1955 dibcri nama 

8. Untuk mcnjaga stabilitas wilayah Hsia Tcnggara dibcntuklah organisasi rcgional 
dcngan nama 

9 . Indonesia pcrnah kcluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965 karcna alasan .. 

1 0 . Misi Garuda Indoncsia II dikirim kc . dengan tugas 


C. Essay 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

i . Jelaskan arti polirik luar ncgcri bcbas akrifi 
1. Jclaskan landasan poKrik luar ncgcri Indoncsia bcbas akrifi 
3 . Hpa bukrinya bahwa bangsa Indoncsia mcnganut polirik luar ncgcri bcbas akrif 9 
Kcmukakan 5 ncgara pendiri non blok! 

5 . Jelaskan tujuan didirikannya non— blokri 

6. Kcmukakan pcngaruh jDasasila Bandung tcrhadap kcmcrdckaan bangsa - bangsa Rsia 
Hfrika! 

7. Jclaskan hal yang mcndasari didirikannya RSGHN! 

8. Mengapa Indonesia kcluar dari PBB pada tahun 19559 

9 . Kapan Indonesia masuk kcmbali mcnjadi anggota PBB 9 

1 0 . Jelaskan hal yang mclatarbclakangi diadakannya Konfercnsi Hsia Hfrika 9 


Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 


, Latihan Semester 2 ]\ 


A.Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

i . Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu menjalin kerja sama 
dengan bangsa lain karena bangsa Indonesia merupakan makhluk 

a. sosial 

b. bermoral 

c. indmdu 

d. religius 

i. JDmnjau dari Ungkupnya, kerjasama RS€JRN termasuk ke dalam bentuk kerjasama 

a. regional 

b. Tnternasional 

c. lokal 

d. bilateral 

3 . jDmnjau dari pihak— pihak yang mengadakan ker jasama, ker jasama RSSriN termasuk 
ke dalam bentuk kerjasama 

a. kelompok 

b. bilateral 

c. multilateral 

d. trilateral 

Af Perjanjian antara Indonesia dengan Shigapura mengenai batas wilayah tergolong 
ke dalam bentuk perjanjian 

a. bilateral 

b. mulrilateral 

a. poUrik 

b. pakta pertahanan 

5 . Sebagai organisasi regional. RSSRN berdiri pada tanggal . 

a. 7 Hgustus 1967 

b. 8 Rgustus 1967 

c. 7 Rgustus 1968 

d. 8 Rgustus 1968 


Bri' ' ■P AkuWarga Negara Indonesia untuk SD/MI KelasVI 

6. Bcrikut ncgara pcndiri RSeTN, kecuali . 

a. Victnam 

b. Indoncsia 

c . Malaysia 

d. Klipina 

7. Sekretariat tctap HSGHN tcrlctak d i kota . 

a. Kuala Lumpur, Malaysia 

b. Manila, Eilipina 

c. Bangkok, Thai Land 

d. jakarta, Indoncsia 

8. Bcntuk kcrja sama dalam bidang pcndidikan antara Indoncsia dcngan ncgara 
anggota RSLHN di antarnya ialah . 

a. pcrtukaran pclajar 

b. pcngiriman misi kcscnian 

c. pcndirian sckolah intcrnasional 

d. pclatrihan bcrsama guru 

9 . Selain kcr ja sama RSLTN, bangsa— bangsa Rsia T cnggara juga bckcr ja sama dalam 
organisasi 

a. SSHMSO 

b. Mes 

C. OKI 

d. saa ghmss 

1 0 . Pusat kcgiatan ReGSTM adalah d i kota . 

a. Bogor, Indoncsia 

b. Pcnang, Malaysia 

c. Bangkok, Thai Land 

d. Manila, KUpina 

1 1 . Landasan pokok pclaksanaan politik luar ncgcri Indoncsia bcbas aktif tcrcantum 
dalam 

a. Pembukaan UUJD 1945 alinca pcrtama 

b. Pcmbukaan UUJD 1945 alinea kcdua 

c. Pcmbukaan UUJD 1945 alinca kctiga 

d. Pcmbukaan UUJD 1945 alinca pcrtama dan keempat 


Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 


1 2 . Politrik luar ncgcri Indonesia bcbas aktlf diabdikan untuk . 

a. cita - cita nasional 

b. tujuan nasional 

c. wawasan nasional 

d. kcpcntingan nasional 

13. Untuk pcrtama kali poUrik luar ncgcri Indoncsia bcbas aktif ditcgaskan olch 
pcmcrintah dalam sidang 

a. MPR 

b. PPK! 

c. Konstttuantc 

d. RP-KNIP 

i/).. palam bckcrja sama dcngan bangsa— bangsa lain di dunia bangsa Indoncsia akan 
scnantiasa bcrusaha menciptakan pcrdamaian dunia. Im adalah sifat polirik luar 
ncgcri kita, yakni 

a. bcbas 

b. akrif 

c. nctral 

d. non - blok 

1 5 . Salah satu bukri bahwa bangsa Indoncsia mcnggunakan polirik luar ncgcri bcbas 
akrif adalah dcngan diadakannya Konfcrcnsi Hsia Rfrika di Bandung pada tahun 
1955 yang mcnghasilkan 

a. Piagam Bandung 

b. Pasasila Bandung 

c. Bandung Cjhartcr 

d. Konvensi Bandung 

1 6 . Berdirmya non— blok pada tahun 1961 diprakarasi olch kcpala pcmcrintahan ncgara 
Hsia Rfrika. Salah satunya adalah dari Jndonesia yakni 

a. Wachid hasyim 

b. Socharto 

c. B.]. habibic 

d. Jr. Soekarno 

17. Jndoncsia masuk mcnjadi anggota PBB pada tanggal . 

a. 26 September 1950 

b. 27 September 1950 

c. 28 September 1950 

d. 30 September 1950 


l|lll) AkuWar ga Negara Indonesia u ntuk SD/MI KelasVI 

18. jDalam rangka menciptakan stabiHtas Hsta Tenggara yang aman dan damai, 
Indonesia bersama negara— negara Rsia Tenggara lainnya mendirikan . 

a. OP 3 C 

b. RPCC 

c. R3CRN 

d. 3CRMCO 

19. Indonesia aktif mengirimkan Pasukan Garuda dalam upaya menciptakan 
perdamaian dunia. Pasukan Garuda 1 tahun 1957 dikirim ke Timur Tengah 
dipTmpin oleh 

a. 3 °Hchin GP 

b. Kolonel bartoyo 

c. Kolonel Prijatna 

d. Kemalldris 

1 0 . Ketergantungan antarnegara di era globalisasi semakin tinggi, sehingga suatu negara 
tidak dapat hanya menjaHn hubungan kerjasama dengan negara tertentu saja. £nfat 
politrik luar negeri Indonesia yang sesuai dengan ini ialah 

a. bebas 

b. aktif 

c. adil 

d. damai 

Bm Isian 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

i . Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara disebut kerjasama . 

1. Pirinjau dari Hngkupnya, kerjasama RRCRN termasuk ke dalam jenis kerjasama . 

3. R£>CHN didirikan untuk . 

zj. Peran Indonesia saat terjadinya krisis Vietnam ialah 
5 • Orgamsasi negara - negara di Rsia Tenggara selain RSCRN ialah . 

6. Politik luar negeri Indonesia ialah . dan 

7. pasar hukum pelaksanaan polirik luar negeri Indonesia ialah 

8. Bukri bahwa bangsa Indonesia tidak mengeblok ke rimur dan barat ialah 

9. Konferensr Rsia Rfrika di Bandung menghasilkan sebuah piagam yang bernama . 

1 0 . Peran serta Indonesia dalam menjaga keamanan dunia dlwujudkan dengan cara 
mengirimkan 


Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 


C. Essay 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban 
yang benar! 

i . Jelaskan perbedaan kerjasama bilateral dengan multilateral! 
i. Kemukakan tujuan didirikannya R£>€fbN! 

3 . Jelaskan peran Indonesia dalam organisasi H£)6jHN! 

Af Kemukakan 3 kegiatan yang pernah dilakukan oleh Hj 36 jHN! 

5 . Pendiri terdiri atas .. 

6. Jelaskan arti politik luar negeri bebas dan aktijl 

7. Mengapa bangsa Indonesia selalu berusaha menciptakan perdamaian abadi 9 

8. Jelaskan tujuan dibentukrrya gerakan non blok! 

9. Kemukakan 5 negara pendiri non blok! 

1 0 . Kemukakan 3 bentuk perwujudan poHrik luar negeri Indonesia bebas akrif! 




Aku Warga Negara Indonesia 


: SD/MI KelasYI 



7lboUsi, pembatalan atau penghentian penuntutan perkara oleh Presiden. 

7lktif, artirrya bangsa Indoncsia selalu berusaha secara aktif dalam usaha mewujudkan 
perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

Tlmnesti, yaitu pengampunan atau pembebasan hukuman politik oleh Presiden. 

Bebas, artirrya bangsa Indonesia selalu menjalin hubungan dan bekerjasama dengan semua 
bangsa di dunia, tanpa dibatasi oleh kepentingan politik atau blok tertentu. 

Blok Barat, yaitu blok kekuatan dalam Perang Punia H yarrg dipimpm olch Rmerika Serikat. 

Blok Timur, yaitu blok kekuatan dalam Perang Purua II yang dipimpin oleh Uni S°vyet. 

Chauvinisme, paham kebangsaan sempit yang menganggap bangsanya paling hebat sehingga 
merendahkan bangsa lain. 

Q old war, perang dmgin (perang pengaruh dan kekuatan antara blok barat dan blok timur) 
setelah Perang Punia II. 

Pasasila Bandung. sepuluh dasar yang menjadi bahan pijakan bangsa— bangsa 71sia 71frika 
dalam menciptakan kehidupan yang merdeka, berdaulat dan berkeadilan. Pasa Sila 
Bandung merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi 71sia 71frika di Bandung pada 
tahun 1955. 

JDasar negara, ideologi atau gagasan yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu negara. 

JDeklarasi Bangkok, deklarasi pendirian TlSSShl (dilaksanakan di kota Bangkok, Muangthai) 

Demos, yaitu rakyat. 

Dokoritsu Z,unbi Cosakai, nama Jcpang Badan Penyelidik Usaha— usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

Dokoritsu Zunbi linkai, nama Jepang untuk Paniria Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKD. 

Skstern, dari luar. 

Giglh, tidak kenal menyerah atau berhenti dalam berjuang (mengerahkan berbagai sumber 
daya untuk mencapai tujuan atau cita— cita). 

Globalisasi. proses menuju pada kehidupan yang mendunia, dintandai dengan semakin mudahnya 
kita menembus wilayah dunia ini, baik secara langsung maupun ridak langsung. 

Goodwill. kemauan baik. 

Grasi, hak presiden untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwayang telah 
dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Tlgung. 

tlak amandemen. yaitu hak DPR untuk menilai atau mengadakan perubahan atas Rancangan 
Undang— Undang; 

tlak angket, yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan 
presiden/ pemerintah; 

tlak budget, yaitu hak BPR untuk mengajukan anggaran (R71PBN); 

tlak inisiatif, yaitu hak PPR untuk mengajukan rancangan udang— undang kepada presiden/ 
pemerintah; 

tlak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden; 

hak Petisi, yaitu hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijaksanaan yang diambil 
pemerintah/Presiden. 

hak pilih aktif, yaitu hak memberi suara dalam pemilihan umum. 

hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih atau dicalonkan dalam pemilihan umum. 

Intern, dari dalam. 


Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 


m 


Intervcnsi, campur tangan dalam urusan orang lain (negara lain). 

Kebersamaan. merasa diri sebagai bagian dari semua, merasa satu ikatan, satu rasa, satu 
kepentingan. 

Kerjasatna bilateral, kerjasama -yang dilakukan oleh dua negara. 

Kerjasama internasional, adalah kerjasama yang dilakukan antarbangsa. Kerjasama yang 
mclintasi batas— batas wilayah suatu negara. 

Kerjasama multilateral, kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. 
Kolonialisme, pendudukan yang mengarah ke imperiaUsme (penjajahan). 

Kosmopolmsme, paham yang menganggap bahwa hanya ada satu bangsa di dunia. 
Kratein, artinya pemerintahan. 

Kratos, artinya memerintah. 

Lapang dada, hari yang terbuka (menerima masukan, kritik, pendapat dari orang lain dengan 
hati yang ikhlas). 

Lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang bertugas melaksanakan undang— undang. 

Lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang— undang (peraturan). 

Lembaga Negara, yaitu lembaga yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan negara. 
Lembaga yudikatif, yaitu lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang (Pencgakan hukum); 
Miteraka setata, prinsip kesederajatan dalam hubungan internasional. 

Miteraka setata, prinsip hidup bertetangga baik. 

Nationale )3taat, paham negara kesatuan. 

Nilai juang, yaitu sesuatu yang bernilai dan berguna dalam mencapai sesuatu. 

Non JUigned, artinya sama dengan non blok. 

Non Blok, yaitu negara— negara yang tidak terikat dcngan kekuatan blok barat dan blok timur. 
Pancasila, lima dasar yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. 

Pantang menyerah, tidak mau menyerah sebelum cita-cita tercapai. 

Pemerintah daerah, yaitu lembaga yang mengurusi negara di tingkat daerah (provinsi/ 
kabupaten/kota). 

Pemerintahan pusat, yaitu lembaga yang mengurusi negara di tingkat pusat (nasional); 
Pemilihan umum, yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUP 1945; 

Penyimpangan. keluar dari ketentuan atau kesepakatan yang dibuat. 

Peran, adalah yang ditampilkan oleh seseorang atau lembaga. 

Perwakilan diplomarik. perwakilan suatu negara di negara lain yang mengurusi masalah plitik. 
Perwakilan konsuler, perwakilan suatu negara di negara lain yang mengurusi masalah selain 
politik. 

Rasialisme, paham yang membedakan derajat manusia karena perbedaan warna kulit. 
Rehabilitasi, perbaikan nama baik dan pemberian ganti rugi terhadap seorang terdakwa 
yang salah dijatuhi hukuman. 

Rela berkorban, rela hati untuk mengorbankan sesuatu untuk kebahagiaan orang lain (orang 
banyak). 

Representasi, mewakili kehadiran negaranya di negara lain. 

jSimbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. 

Tulus Ikhlas, rela hati dalam menerima, melakukan, dan meninggalkan sesuatu. 

Third world, dunia ketiga (masyarakat di luar blok barat dan timur). 



Aku Warga Negara Indonesia i 


: SD/MI KelasYI 


H 

Hdam Malik 89, 68 
Hdil 4, 31, 34 
Hkof 81, 36 
Hsas 4, 23, 31 
HSeHN 88, 63, 67 

RThG 18 

B 

Bebas 8i, 6, 31, 34, 70 
Bilateral 66 
BPUPKl loa 

BungKarno 24 

B 

Basar Ncgara 32 
Basar negara 4, 21 
Bcklarasi 89 

Bemokrasi 88, 5, 29, 31 

e 

Sksekutlf 102, 41 

G 

Gigih 102, 57 
Globalisasi 90, 65 

h 

hak Pilih 36 

I 

Internasional 8i, 48, 65 

] 

Jujur 31, 34 


Indeks 


K 

KBR 84 

Kamparrye 37 
Kebersamaan 89, 68 
Kepala Baerah 38 
Kepala negara 42 
Kepala pemerintahan 41, 69 

KBPS 35 
KPU 34 

hangsung 102, 31, 70 
Lcgislatif 102, 43 

M 

MISIRIGH 87 
Moh. hatta 8i 
Mr. Supomo io 
Multilateral 67 

N 

Nilai 3, 56 
Nilai juang 3, 57 
Nilai Pancasila 20 
NonBlok 86 

P 

Panitia Sembilan 5 
Pemilu 31 

Philosofische Grondslag 4 
PPK 35 
PPKI 102, 7 

PPS35 


% 

R 

Rahasia 31, 34 
Rela berkorban 102, 56 
Riya 16 

2 

SSHMep 72, 75 

T 

Toleran 8 
Tulus Ikhlas 102 
Tulus ikhlas 2 

U 

Umum 102, 6, 31 

W 

Wakil rakyat 8, 31, 49 

Y 

Yudikatif 45 


s 


Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi 

r Daftar Pustaka \ 

Hnonim, 2003., Undang—Llndang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2002). tentang 
Pemerin tahan Raerah, Jakarta: 6jka Jaya. 

Badan Standar Nasional Pcndidikan, 2006, £)tandar Kompetensi dan Kompetensi Jdasar 
Pendidikan Kewarganegaraan untuk J 3 P/MJ, Jakarta: jDepartemen Pcndrdrkan 
Nasional. 

Majclis Pcrmusyawaratan Rakyat, 2005, himpunan Ketetapan MPRJ 5 dan MPR R 1 
Berdasarkan Ketetapan MPR R 1 Nomor 1 /MPR/ 2003 Pasal 2 dan Pasal 3:, Jakar ta: 
Sckr ctariat Jcndcral MPR RI. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2005, PanduanPemasyarakatan U ndang—U. ndangpasar 
NegaraRepubliklndonesia Tahun Rjesuai dengan Urutan Bab,Pasal, danRyat, 
Jakarta: Sekrctariat Jcndcral MPR RI. 

MajeKs Pc rmusyawaratan Rakyat, 2006, U ndang-U ndangjDasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 7945, Jakarta: Sekrctariat Jcndcral MPR RI. 

Sujiyanto dan Muhlisin, 2007, Praktik Belajar Kewarganegaraan untuk RMR Kelas XI, 
Jakarta: Ganeca Sxact. 

Sukadi, 2007, Pegangan GuruPKn (Pendidikan Kewarganegaraan) untukSekolahjDasai — 
Madrasah Ibtidaiah Kelas 6 , Bandung: Rcarya Mcdra Utama. 

W.J.S. Pocrwadarminta, 1989, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 




Negara Indonesia untuk SD/MI KelasYI 



Aku Warga Negara Indonesia 

Sebagai Warga Negara, kita dituntut memahami tugas dan hak- 
hak yang harus kita lakukan. Warga Negara yang baik adalah warga 
Negara yang mengutamakan kewajiban daripada hak-haknya. 
Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang menjaga 
keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Keunggulan buku ini adalah: 

1 . Memuat materi sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

2. Penyajian interaktitdengan pendekatan berpikirkritis. 

3. Memuat tugas dan kegiatan retleksi yang menggerakkan 
keterampilansosial. 

4. Bahasa penyajian sederhana diselingi d onnon n Qr tom,oon_ 
pertanyaan yang mengajak siswa berpikir kr 


Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 
dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 
tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Buku Teks yang Memenuhi 
Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam proses pembelajaran. 


ISBN : 978-979-068-097-5 





